





Infoaktif 2 
Surat 


Barang Baru 





MINI-PC “ 
Wearnes MBX-200S 8 1 
PONSEL 

LGG3100 8 2 
PRINTER MULTIFUNGSI 

HPPSC 1350 8 3 
Poptek 8 4 


Peranti Digital untuk Berbasah-basah 


Tes 8 6 
Pilah-pilih Aplikasi E-mail 


No Problem Lah 


Instal Linux 9 0 
Dia Bermasalah, Anda Gaet Hadiah 9 2 
Berlangganan 

Menguntungkan 9 3 
Sudah Diskon Berhadiah Pula 
Hargaktif 9 4 
Panduan Belanja 3D Modeller, Digitizer 
Bursa Selular 9 5 
CDMA Berkamera & Beradio 

Nomor Depan 9 6 





LEMBAR BONUS 


PERSONAL 


COMPUTER 
WORLD 


Seni Presentasi 6 6 
Anda bisa bikin presentasi nan memukau 
Migrasi ke Pocket PC 7 0 
Cara mudah memindah data dari Palm ke 
Pocket PC 

Alamak... Panas 71 


Bikin laptop tetap adem 


Mengejar yang Spektakular 72 


Membangun sendiri PC antiberisik, fantastik 


Mendobrak Xbox 78 


Membongkar & memodifikasi 





INDEKS NO 79 @ 5 MEI 


Cara termudah dan menyenangkan dalam berkomputer 


Bermain 3D 


Software untuk membuat gambar tiga 
dimensi banyak tersedia, dari yang 
berbayar sampai gratisan. Pilih salah 
satunya, gunakan sedikit kreativitas 
Anda, dan mainkanlah hingga terwujud 
kreasi nan membanggakan. 


8 


GAMBAR SAMPUL 


FOTO RANO KUSUMA MEN ha 


GAMBAR 3D ADITYA WARDHANA 
OLAH DIGITAL RISMA13 


Gembira Menggambar 


Jangan geli apalagi gusar. Ini bukan nama acara untuk anak- 
anak di TV dan sanggar. Kami pun tak ingin memperlakukan 
Anda semua sebagai anak IK. 


Sesungguhnyalah kami ingin mengembalikan kegembiraan 
menggambar yang (pernah) ada dalam diri Anda. Bedanya, 
kali ini lewat komputer. Lantas apa bedanya dengan 
melukis? Maaf, kami main tabrak istilah saja, seperti 
umumnya orang awam: apapun bentuk dan hasilnya, 
semuanya adalah gambar, yang berawal dari coretan, yang 
berhulu pada gagasan. 


Hal yang menyenangkan dari komputer adalah beberapa 
tahap manual bisa dilakukan oleh mesin. Selamat tinggal 
gonta-ganti kertas sketsa dan pemborosan tinta air brush. 
Selamat datang ke dunia 3D. 


Salam aktif, 
Redaksi 


Alat Gambar si Kecil 


Hemat kertas dan cat untuk putra-putri Anda 


Memoles Foto 


Alternatif untuk mengolah gambar digital 


Mengubah Format Video 


Gunakan cara yang mudah dan cepat 
Menyembunyikan Suara Asli 


Mengecoh kawan di kala chatting 


Menghapus File dengan Otomatis 
Membersihkan sekaligus melindungi data penting 


Membongkar File ZIP 


engurai alternatif untuk file yang dimampatkan 


Dari mengedit, mengonversi, sampai memainkan 


Menggonta-ganti Wallpaper 


Tampilan pun bisa digilir secara otomatis 


Cara Gampang Bikin PDF 


Kalau ada cara mudah, kenapa cari yang susah? 


Tip& Trik 


ILUSTRASI: VIKY HENDRIZAL 








2004 @ TAHUN Ill 


Nikmati 150 
software gratis, 
dan temukan 
kemanfaatan dari 
10 edisi 
komputeraktif 
versi digital. 





yersue|-yBNgueI 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 


DOK. HAI 


BERITA AKTUAL 





INFOAKTIF 





Trik si Tukang Susu 


ini-LCD nongol di 
counter susu bubuk 
Dancow. Layar mungil 


itu nyempil di antara rak-rak 
berbagai produk susu bubuk 
keluaran PT Nestle Indonesia 
untuk anak umur enam tahun 
ke atas. 

Kami menemukannya di 
supermarket Ramayana, di 
lantai bawah Plaza Slipi Jaya, 
Jakarta Barat. Letaknya 
memang kurang strategis, 
Anda perlu mengunjungi lorong 
makanan bayi dan anak untuk 
melihatnya. 

Monitor ini dilengkapi 
dengan semacam sensor 
khusus yang akan menyalakan 
layar bila ada pengunjung yang 
lewat atau berhenti persis di 
depannya. Sebaliknya, jika 
tidak ada orang yang lewat 
maka TV monitor ini juga tidak 
akan menyala. 


Ouran di Ponsel 


ebentar lagi, ponsel yang 

dilengkapi petunjuk 

waktu salat, Guran, dan 
kalender Hijriyah dapat 
dinikmati umat Islam. Ilkone 


i800, sebuah ponsel keluaran 








kelamaan mereka malahan 
sekalian beli susu Dancow,” 
ujar seorang sumber kami di 
PT Nestle Indonesia yang 
menangani merek Dancow. 

Mungkin akan lebih menarik 
lagi kalau isinya bukan hanya 
untuk promosi, tapi juga untuk 
edukasi. 


Tayangannya sendiri berisi 
video promosi susu bubuk 
Dancow. Agaknya video 
tersebut langsung ditanam ke 
dalam LCD, karena kabel di 
belakangnya langsung 
menyambung ke soket listrik. 

Dari info yang kami 
kumpulkan, selain di 
supermarket Ramayana, mini- 
LCD ini juga terdapat di 
supermarket TipTop dan 
Superindo, di Jakarta. 
Dancow sendiri tak 
kunjung berhasil kami 
hubungi untuk 
keterangan resmi, tapi 
kabarnya sih, media 
promosi seperti ini cukup 
mendongkrak penjualan 
susunya. 

“Awalnya orang-orang 
memang hanya sekadar 
tertarik untuk melihat TV 
monitor ini, tapi lama- 





Layanan konsumen Nestle 
0800-18-21028 


Penyiar radio Prambors dan 
pembawa acara H2C (Harap-harap 
Cemas), Jakarta 


Komputer Ada 3, Pentium 4, 
Pentium III, dan Pentium | 


Situs wajib - 


Online Setiap hari, rata-rata 5 
jam-an 





Alamat e-mail Ada 2, tapi cuma 
1 yang aktif dan menikmati SMS, MMS dan 
GPRS 12. Menurut Houssam 
Khatib, general manager Office 
Technologies Ilkone, i800 dapat 
mengingatkan umat "— 
muslim untuk 
beribadah setiap 
waktu. Ponsel 
clamshell ini akan 


E-mail per hari Sehari terima 10 
e-mail, dan semuanya dibales 
sebut tadi, ada juga petunjuk 
kiblat untuk 5.000 kota di 
seluruh dunia. 

OGuran di dalam ponsel 
65.000 warna ini lengkap, dan 
diimbuhi dengan terjemahan 


Milis Ikutan 4 milis 





Ponsel Nokia N-Gage (ponsel ke- 
10), Nokia 3850, Nokia 5210, 
Nokia 8110 dan Sony J-70 


ANYO -0LO4 


NH'DS'MMM 





Da RA LA YA EN Dubai, Saudi Arabia, dalam bahasa Inggris. dibanderol dengan —m@ 
ama Uang Gan menjanjikan semua itu. Perusahaan tersebut kini harga US$ 496 (sekitar Ecaj3 
Same esa Guna Oa 1 Bentuknyatak beda dengan tengah mengupayakan Rp 4 juta). Konon, yang (5x. 
Nai ponsel GSM lainnya, namun di sertifikasi ke Al-Azhar, pusat juga akan beredar di Soe 
MMS Jarang. Seminggu sekitar 2 dalamnya terdapat fitur-fitur studi Islam di Kairo, Mesir. Indonesia. (S5 
kali islami. Selain yang sudah kami Anda tetap bisa main game www.mobilemag.com 


Pernyataan/harapan 
Digital Media Network Company. 

Ukurannya hanya 70 x 100 x 9.5 mm dengan 
berat 99 gram. Memang lebih tipis dari 
kebanyakan hard disk 2,5 inci. Kecepatan baca- 
tulisnya mencapai 80 gigabits per second untuk 
satu inci persegi. Masih menurut Toshiba, drive 
ini juga 50 persen lebih tahan guncangan 


dibanding rata-rata hard disk 2.5-inci. 
Sampelnya sendiri kabarnya baru 
akan muncul Mei ini. Sementara 
Maret lalu, Hitachi mengeluarkan 
hard disk internal 3,5 inci Desktar 
7K400 400 GB. Hard disk terbesar 
untuk kelas desktop tersebut dijual 


Lega, 100 Giga 


| ni pencapaian baru dalam teknologi media 





simpan internal untuk notebook. Toshiba Corp. 

akhir April lalu memunculkan hard disk internal 
2,5 inci terbarunya. Selain tertipis, hard disk itu 
juga memiliki ruang simpan seluas 
100 GB. 

“Kami mengembangkan 
kapasitasnya, meningkatkan 
ketahanannya terhadap guncangan 
dan memperkecil noise dan 
konsumsi listriknya,” kata Seiji 
Kawagoe, senior manager HDD 





ATA 
37 


Pekerja di Inggris mau memberikan 
password jaringan LAN kantornya demi 
sebatang coklat. Sementara 34 persen 
dari mereka menggunakan nama anjing 
atau anak sebagai password akses ke LAN 


Id I1HOMId MMM 


kantor. dengan harga US$ 410 (sekitar 
SUMBER: INFOSECURITY EUROPE 2004 Product Planning Department, Rp 3.9 juta). 
AE Storage Device Division, Toshiba www.toshiba.co.jp 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 





Si Kembar Tiga 


eluarga kamera Canon IXUS ketambahan tiga saudara. Nama ketiganya IXUS Ils, IXUS 
430, dan IXUS 500. Sepintas, memang tidak mudah membedakan ketiga kamera ini, 


karena ukuran dan bobotnya hampir sama. 


Namun, Anda bisa membedakannya dari kualitas gambar yang dihasilkannya. IXUS Ils 
berkualitas 3,2 Megapixel, IXUS 430 berkemampuan 4 Megapixel, dan IXUS 500 sudah 5 


Megapixel. 


Selain itu, tawaran optical zoom-nya pun berbeda. IXUS Ils dilengkapi optical zoom hingga 
2x. Sedangkan kedua saudaranya memiliki 3x optical zoom. 

Ketiganya sudah menggunakan teknologi DirectPrint, sehingga Anda bisa mencetak foto di 
dalamnya ke printer, tanpa perantara PC. Asal, printernya mendukung. 

Peranti multifungsi Canon imageCLASS MP390 salah satu yang bisa Anda sandingkan 
dengannya. Printer pintar ini bisa Anda gunakan sebagai pencetak, pemindai, dan penyalin 


dokumen, sekaligus faksimile. 


Selain sudah menggunakan teknologi DirectPrint, MP390 juga dilengkapi slot pembaca 
kartu memori. Jadi, jika Anda lupa membawa kabel penghubung kamera-printer, colokkan saja 
memory card kamera Anda ke slot yang tersedia. Lantas, pilih gambar yang Anda suka dan 


cetaklah. Anda pun bisa mengirimkan gambar 
tersebut via faksimilenya. Harganya sekitar US$ 310 
(sekitar Rp 2,7 juta), belum termasuk pajak. Kalau 
Anda ingin sekalian membeli kameranya, sediakan 
kocek US$ 398 (sekitar Rp 3,5 juta) untuk IXUS Ils. 
Sedangkan untuk IXUS 430 dan IXUS 500 bisa Anda 
beli dengan harga masing-masing US$ 498 (sekitar 
Rp 4,3 juta) dan US$ 550 (sekitar Rp 4,7 juta). INN 
PT Datascrip 

(021) 654 4515 

www.datascrip.com 


























dIHISVLYG :OLO4-0LO4 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 












INFOAKTIF 


Semprot 


Bisa menjengkelkan, bisa 
pula melegakan. Apayang 
dulu harus dilakukan dengan 
peranti airbrush, sekarang 
dapat ditiru oleh komputer 
berupa gambar tiga dimensi. 
Mau dibikin gaya surrealistis 
maupun “hiper-realistis” juga 
bisa. 

Soal tadi jadi menjengkel- 
kan bagi orang yang 
kemampuan airbrush-nya 
tanggung, sehingga karyanya 
tak layak untuk dipajang 
pada bodi mobil, tangki 
motor dan permukaan helm, 
padahal dulu kadung belajar 
lama untuk semprot- 
semprotan. Tapi menjadi 
melegakan bagi orang yang 
mau praktisnya saja, lagi 
pula karyanya hanya akan 
dipajang di web dan kertas. 

Jadi, komputer itu barang 
sialan? Di tangan orang yang 
tidak sialan, tapi kreatif, dan 
yang lebih penting lagi 
memang punya kemampuan 
dan kegembiraan 
menggambar, maka 
komputer akan menjadi 
benda menyenangkan. 

Jadi, dengan kemampuan 
pas-pasan pun Anda bisa 
mengerjakan sebuah desain 
3D cukup bermodal 
komputer. Bagaimana 
memindahkan desain itu ke 
bodi mobil, Anda bisa 
berdiskusi dengan seniman 
tulen airbrush. Dia lah yang 
akan menyempurnakannya. 

Gambar 3D bukan lagi 
sebuah kemewahan. Jangan 
ragu untuk mencoba. Jangan 
risau akan dicap sok pintar. 
Jangan gamang kalau Anda 
dianggap sebagai seniman 
instan. Tapi tahu dirilah — 
sambil memperbaiki diri — 
jika karya Anda dinilai jelek 
oleh orang lain. Kalau tak 
ingin dikritik, jangan pernah 
sekalipun berunjuk karya. 
— 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 


BERITA AKTUAL 







DOK. TOSHIBA 











Layar Lebar | Doyan Berteman 


tuh notebook untuk nonton 
Bi: DVD? Coba longok Toshiba 
atellite P20. Layarnya IFT 
WXGA berukuran 17 inci dan jagoan 
memutar files multimedia. Apalagi, 
notebook ini juga telah dilengkapi 
spiker berefek Surround. 

Satellite P20 dilengkapi dengan 
prosesor Intel Pentium 4 3,2 GHz HT, 
kartu grafik NVIDIA GeForce FX Go 
5200 64 MB, memori 512 MB DDR 
SDRAM, dan hard disk 60 GB. DVD 
super drive-nya juga bernilai plus, 
karena memungkinkan Anda memutar 
dan membakar DVD- dan DVD-, 
sekaligus juga berfungsi sebagai CD- 
RW. 


Bersamaan dengan Satellite P20, 
Toshiba juga meluncurkan notebook 
seri Tecra M2 dengan layar yang lebih 
kecil. Keduanya sudah berada di 
pasar sejak 14 April 2004. Satellite 
P20 ditawarkan dengan harga US$ 
2.599 (sekitar Rp 22,5 juta), 
sedangkan seri Tecra M2V/M2 
dibandrol dengan harga US$ 1.949 
(sekitar Rp 17 juta) dan 2 2.499 
(sekitar Rp 21,7 juta). NE 
www.pc. toshiba- 
asia.com 
Shop Toshiba@Ratu 
Plaza Jakarta (021) 
1219 7151 
ShopToshiba@Pakuwon 
Supermall Surabaya 
(031) 739 0089 





Harga Kawan 


onsel CDMA dengan fitur yang canggih 
memang masih jarang. Yang berkamera pun 


baru satu-dua produk saja, misalnya saja 
Motorola V868. Buat mengisi kekosongan itu, Nokia 
merilis dua ponsel baru CDMA: Nokia 6585 dan 
6225. Tampilan keduanya mirip dengan Nokia 6610 


dan 6220. 


Berlayar 4.096 warna, ponsel ini dilengkapi 
dengan slot kartu R-UIM, dan berjalan di frekuensi 
CDMA2000 1x 800 & 1.900 MHz. Fitur keduanya 
pun mirip, antara lain radio FM, WAP 2.0, Java, 
infrared, dering polifonik, memori 16 MB, dan 
perekam suara 3 menit. Bedanya, 6225 sudah 


disertai dengan kamera built-in. 


Kalau pilih tunai, Anda perlu Rp 2,8 juta untuk 
6225, dan Rp 1,8 juta untuk 6585. Namun, ada 
diskon 60 persen atau bahkan gratis untuk 


lokal. Situs untuk menggalang pertemanan itu 
bernama Sohib.com (www.sohib.com). 

“Sohib adalah istilah prokem (berasal dari bahasa 
Arab) yang berarti sahabat. Sesuai dengan namanya, 
melalui situs ini aku berharap para netter dapat 
membina persahabatan dengan netteryang lain, baik 
yang berada di Indonesia maupun di luar negeri,” ujar 
Arif Hasan Mabruri (27), penggagas Sohib.com. 

Cara penggunaannya mirip dengan Friendster. 
Bedanya, semuanya dalam bahasa Indonesia. Anda 
bakal lebih mudah menjelajah dan menggunakannya. 

Beberapa fiturnya yang khas antara lain Mood untuk 
menunjukkan mood Anda saat ini: Online User, 
berbentuk ikon bunga kecil di pojok kiri-bawah foto, 
menunjukkan status online teman, Relationship Degree 
untuk mengatur tingkat kedekatan, dan Birthday Status 
sebagai pengingat bila teman Anda berulang tahun. 

“Ke depannya, aku ingin mengembangkan Sohib.com 
supaya bisa terhubung dengan ponsel. Entah itu melalui 
SMS, MMS, atau WAP,” kata Hasan. 

Akankah Sohib.com seramai Friendster? Yang pasti, 
14 hari sejak peluncurannya sudah ada 571 pengguna 
yang terdaftar di situs ini. NN 
www.sSohib.com 


(isa (www.friendster.com) dapat saingan 


Selama dabang di Galih 
esianibetagadana yak ghe rs s5 dari bahasa Arab) yang berarti subasta Teu dangan 
anemia, mela sit mabebetaar daratan 


rd kasi angin membina per rosta, Kid, wamreci 


La 
“Indonesa Pn ri Sian ind dk turu bag rang ar yang aga 
Kena Tiar Ia persahat mera! 1 er di dn, Meberna SL nga So nda kir 
ra, seri mena Delia Dodi 
Pemuanya seasirohoelb INA 


Beres ear paling bani harapkan dari bos dalah 
bergabunglah desrejas hate di ari, agar kamus pengguna Sohib sertakan berbarbang 


Siber be podo musa, Ibomruo dar mah perah dari sempurna Ak nga ana Pan an 
La alat Yang ba sus rda unuk bi pan tebar Bi, Adabkkuh 8 sohibirni 
arena Logam di "ta 


Daftar! GRATIS 


mendapatkannya. Manfaatkan saja paket 
Fren Smart Buy dari operator CDMA 
Mobile-8. 

Anda hanya perlu biaya Rp 1.088.000 
untuk Nokia 6585 plus nomor pascabayar 
Fren. Syaratnya, minimum pemakaian 
pulsa Anda dalam sebulan harus 
mencapai Rp 218.000 (selama enam 
bulan). Jika ingin gratis, minimal harus 
Rp 418.000 per bulan Sean 18 sebal 

Tinggal bawa fotokopi x 
KTP dan isi formulir di 
outlet Fren terdekat. Ada 
biaya registrasi 10 persen 
dari harga, katanya. IN 
Customer Care Mobile-8 
(021) 3989 9888 
www.mobile-8.com 
Nokia Indonesia 
(021) 526 6542 
www.nokia-asia.com 




















WOID VISV-VIMON MMM 











Setup 

Tg sar — 
ADVERTORIAL pa "ag FITUR TELKOM 

Ae "5. 3 


INSTANSave, 





Internet Prabayar 


Solusi murah dan mudah untuk koneksi dial-up. Cobalah. 


TELKOM pada akhir 2003 lalu, hampir 50” netters 

itu berinternet hanya untuk kirim dan terima e-mail. 
Lebih dari 30” melakukan browsing secara selektif. 
Selebihnya untuk downloading, chatting dan bermain game. 
Tempat mengakses pun sebagian besar masih didominasi 
rumah dan kantor, sehingga bisa disimpulkan solusi dial-up 
masih menjadi andalan mayoritas netters. Dalam satu 
bulan, sebagian besar netters rata-rata cuma memakai 
durasi koneksi lima jam saja. 

Dan Anda tahu, pemakaian koneksi dial-up menghadirkan 
sejumlah soal. Pertama: tagihan telepon yang tiba-tiba 
membengkak di luar perkiraan — apalagi jika Anda memakai 
sambungan telepon orang lain dan kantor. Kedua: 
berkurangnya privasi bila sambungan telepon dan internet 
dipakai oleh beberapa orang di rumah. 

Jika itu yang terjadi, maka yang Anda inginkan adalah 
dapat berinternet kapan pun dan di mana pun tanpa 
menguras kantong, tanpa merepotkan pemilik sambungan 
telepon. Nah, TELKOMSave dari Divisi Multimedia PT 
Telkom Indonesia hadir memberikan solusi. Namanya 
INSTANSave. 


B arangkali inilah potret online Anda. Menurut survei 


Prabayar, Bisa Isi Ulang 

INSTANSave adalah layanan internet prabayar dengan 
memakai kartu TELKOMSave, sama seperti Anda memakai 
calling card. Layanan ini dibuka mulai 1 April 2004 lalu. 
Dengan kartu akses itu, Anda dapat berinternet dengan 
menghubungi nomor tunggal nasional 0-809-8-1111. 
Tarifnya Rp 195 per menit. Selama tiga bulan promosi (1 
April - 30 Juni 2004) tarifnya terdiskon menjadi Rp 175 per 
menit. 

Bagaimana cara menggunakannya? Untuk pertama 
kalinya Anda harus menggosok panel pada punggung kartu 
agar user ID (account number) dan password muncul. 
Setelah itu lakukan koneksi dial-up seperti pada koneksi 
TELKOMNet INSTAN. 


Caranya : 

User ID isikanlah 1234567890@instansave. 

(pastikan untuk memasukkan user id dengan diikuti oleh 
domain akses instansave) 

Password: 1234. 

Dial to : 080981111. 

(nomor akses internet prabayar) 


Karena layanan ini menggunakan kartu I/NSTANSave atau 
TELKOMSave sebagai kartu aksesnya, maka di samping 
Anda mendapatkan kemudahan berinternet, Anda juga 
dapat menggunakan kartu tersebut untuk layanan voice SLI 
dan SLJJ melalui infrastruktur Voip TELKOMSave. 





TELKOMSave 


TELKOMSove new canbe' Used as 
your prepaid..internerigialsUpjaccses 








Untuk memperoleh kartu INSTANSave maupun kartu 
TELKOMSave Anda cukup membeli kartu tersebut di 
kantor layanan TELKOM atau distributor TELKOMSave 
yang ada di kota Anda. 

Untuk mengecek saldo, mengubah password dan 
mengisi ulang pulsa, Anda dapat memanfaatkan IVR 
(Interactive voice response) ke nomor bebas pulsa 
17017. 

Kini saatnya Anda berinternet dengan leluasa, karena 


kontrol ada di tangan Anda. Kai 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 





Bisa Merakit PC 


Saya kenal majalah ini 


setahun lalu. Beberapa bulan 
saya beli di toko swalayan. Tapi 
karena jarang keluar lingkungan 


tempat tinggal dan tempat 
kerja, saya putuskan untuk 


berlangganan. Ini juga untuk 
keperluan belajar anak-anak 
saya, yang kini duduk di kelas 1 


SD dan masih balita. Kini 


mereka tidak main game melulu. 


Hanya saja, pada rubrik 





Barang Baru kayaknya banyak yang tidak up-to-date. Beberapa 
kali saya ke BEC (Bandung Electronic Centre), ada barang 
yang sudah lama ada di situ menurut penjualnya, tapi baru 
keluar di majalah ini. Dan harganya pun tidak sama. Lebih 


murah di BEC, lho! 


Meskipun begitu, yang bikin saya bangga, saya sekarang 
bisa merakit sendiri komputer dari hasil baca komputeraktt!f. 
Wah, edisi yang membahas itu kucel banget sekarang. Poster 
jeroan PC-nya saya abadikan sekarang, biar terus inget bahwa 
dari situ aku “PD” (percaya diri) untuk ngrakit sendiri. 

Harganya bakal naik terus atau gak nih? Sering-sering 


kasih bonus atuh... 
Sumardi 
Lembang 
Bandung 40391 
Jawa Barat 


Artikel dari Pembaca 
Apakah komputerakt!f 
menerima kiriman artikel 
dari pembaca? Kalau ya, 
artikel seperti apa dan 
bagaimana formatnya! 
Aditya Pratama 
Probolinggo 67219 
Jawa Timur 


Betul, kami menerima 
tulisan dari pembaca. Silakan 
lihat salah satu contohnya di 
edisi 77 (7 April 2004) 
halaman 60-61. Syarat 
pengiriman naskah bisa Anda 
lihat di halaman 80. 


Surat via e-mail dialamatkan ke surat-aktif@gramedia-majalah.com. Via faksimili 
ke (021) 634 1833. Semua surat harus mencantumkan nama dan alamat lengkap. 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 


Tertolong CD Bonus 

Saat mau memindahkan file 
foto di CF (Compact flash) ke 
hard disk kom puter,secara tak 
sengaja saya malah menghapus 


semua filenya. Sampai akhirnya 
saya temukan CD bonus edisi 73 


(11 Februari 2004). Semua file 
foto saya bisa kembali lagi, 
dengan program utility PC 
Inspector Smart Recovery. 
Kalau belum pernah dibahas, 


bahas dong program recovery ini, 


agar pembaca lain pun tahu. 
Imron R 

Yogyakarta 55281 

D.LY. 











Kirimlah surat kepada kami via SMS ke 





nomor 0812 109 5999 dengan menuliskan 
KMAILcspasi-namasusia/lokasi/isi surat 
pembaca. Sertakan alamat e-mail di akhir 

pesan, jika Anda mengharapkan tanggapan 


dari kami. Tersedia hadiah menarik bagi 


Anda yang beruntung. 


sya plgn brumu.Dim paket bundel 
ada brp edisi?Pernahkah dibhs 
mengenai perakitan PC & hard w.apa 
saja yg diperlukan? salut buat kmu. 
Candra (27) 

08136141xxxx 

Pematang Siantar 

Dalam satu bundel ada 10 edisi. 
Soal merakit PC, lihat edisi 57 (2 Juli 
20038). 


saya ingin mnanyakn edisi brpkah 
KompAk memuat cr mngubah lagu 
kst (pita)jd mp3?krn kleksi kst sy 
bnyk &sy ingin smpn diPC 
sy,makasih” 

Ank-9 (18) 

08155953xxxx 

Surabaya 

Edisi 51 (9 April 2003), hal 34-35. 


Saya ada usul nih. Gimana kalo KA 
bahas n ngeliput tentang friendster? 
Lagi marak sekarang. 

Bryl (17) 

081817xxxx 

Jakarta 


majalah KOMPUTER AKTIF buat saya 
adalah majalah yg BERMUTU 
MENENGAH KEATAS. Tapi kok 
majalahnya sulit didapat, kdg2 
sampe habis, kdg2 blm ada di 
GRAMEDIA. Di tmpt lain kdg sudah 
ada dan masa di Gramedia kata 
petugasnya belum ada. Salah 
GRAMEDIA atau siapa? Sirkulasinya 
tolong ya. 

Susy (16) 

0812609xxxx 

Medan 


Wah, baru kali ini saya baca majalah 

iptek yg tutur bahasanya (Judul”:”Sub 
jdl artikel) memakai rima lirik. Salut! 
Yuris D (32) 

081887xxxx 

Jakarta 


Kok di Indramayu tmn2 yg ingin 
majalah ini susah banget sih 
dapetinya 

Rahma (21) 

08132022xxxx 

Indramayu 





gimana sih cara krm sms ke rubrik no 
problem? Apanya yg dignt dr rubrik 
surat? 

Steven Effendi Halim (16) 
0816402961 

Bandar Lampung 

Anda bisa mengirimnya ke nomor yang 
sama, tentu dengan menyertakan 
alamat e-mail Anda sehingga kami 
bisa segera menanggapinya. 


Sy kecewa, knp pkt hemat langganan 
13 or 26 eds cm utk Jawa & Medan, 
gmn dgn sy d Kalimantan & tmn2 
lain? 

Didin (30) 

0812519xxxx 

Martapura 


Kenapa ya...Komputeraktif sejak no. 
14 sd 76 rajin telat, dan no. 77 sd tgl 
17/4/04, blm dtng jg. Klu sblmnya 
nggak pernah tit. 

Sukasnan (27) 

0815208xxxx 

Tenggarong 


Gimana kalo bikin KUIS sms 
berhadiah? Tip& Triknya dibikin 2 
hlman donk. 

Sukmo (17) 

0817964xxxx 

Blitar 


Sejak edisi 73(my favorite edition) 
saya jadi fans beratmu, BTW kenapa 
komputer aktif telat 1 minggu trus di 
agen balikpapan ? Tks berat ya 
Suharto R. (32) 

0812580xxxx 

Balikpapan 


Kok,K.A edisi 78pd hlmn berita aktual 
memuat ttg TV?.Apa ga ada yang lain? 
Yuda (16) 

0813497 0xxxx 

Barabai 


gimana kalo setiap edisi ada rubrik 
berisi tips & trik CHATING. krn 
sebagian besar user-Net manfaatin 
fasilitas IM. 

End (25) 

08134010xxxx 

Gorontalo 






' SEGERA 


WAE 






Tersedia di kios majalah dan 
toko buku. Atau hubungilah 


Unit 

Layanan Jual 
Gramedia 
Majalah: 
















“ Yogyakarta (Djumiyoj 
(0274) 553 417, 553 418 


AN Telepon (021) 536 0441, 
AN AN 536 0442 
NN Faksmile (021) 548 1341 
SNNNN E-mail ulj@gramedia- 
: N NN majalah.com 
Naa aan 
JAN 
IS NWW PERWAKILAN 
BN | NN N 1 . Bandung (Dewiyantij 
AA ga 1 (022) 723 7033 
AN NN tp MI : Surabaya ohanes) 
Langkah: ce sat potone NM Da NA | (031) 503 8470, 503 0777, 
KA pa UNNUA Y LN NN aa, 502 4440 


kompas. Itulah yang: Anda 
NT aa Saat bekerja 


bika “ Medan (Marthaj 

dengan Micresoft Oia N (061) 414 5500 

1 "1 NN « Denpasar (Dewa) 

! Kini-kami NE PAN untuk Anda, N N N NN hn 03) H . : 
Naa ga, , : aKaSSar icnae 
$ Dalam. ukuran saku. Murah: pula: Berisi (N N (0441) 457 146 


SS kumpulan tip dan trik untuk bekerja dngan, N 
SV Word, Excel, PowerPoint.dan Outlook. Masih NE 
Kek “ditambah penggunaan tombol cepat pada“ “TN 

| 9 “kibor untuk setiap TN Cocok Mana AAN 


. Sumbagsel, Lampung, 
Kepulauan Riau, 
Indonesia Timur & 
Kalimantan (SugiartoJ 

1 Telepon (021) 600 9901 

N Faksimile (021) 600 9417 








LAPORAN SENI 











isa dimakan nggak?”, guyon 
seorang rekan saat melihat 
gambar pisang di atas. 
Hehehe... memang seperti 
sungguhan bukan? Padahal ini pisang 
sintetis lho. Seratus persen buatan tangan 
dengan menggunakan komputer. 

Jangan bandingkan pisang tersebut 
dengan film-film animasi tiga dimensi (3D) 
keluaran Hollywood, seperti Monster Inc. 
atau Finding Nemo. Malu lah, karena 
bentuk seperti ini masih terlalu 
sederhana. 

Finding Nemo, film animasi 3D 
mengenai ikan dan laut itu memang 
menakjubkan. Gelombang laut, buih-buih 
udara dalam air, sampai gerakan ikan bisa 
menyerupai aslinya. Menakjubkan dan 
cukup untuk membuat Anda kagum dan 
bertanya,”Kok bisa ya?”, setelah 
menontonnya. 


Beda Proses 

Tak perlu kemampuan melukis andal 
seperti Basuki Abdullah untuk membuat 
gambar semirip aslinya. Anda bisa 
membuat obyek 3D dari benda-benda di 
sekitar Anda dengan software 3D di PC. 

Dengan format tiga dimensi, benda 
yang Anda gambar bisa tampil seperti 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 





3D 





Asyiknya membuat dan 
menikmati gambar tiga dimensi 


aslinya, karena dimensi gambarnya tak 
hanya panjang dan lebar saja, tapi juga 
kedalaman. Ditambah dengan efek 
pencahayaan serta bayangan yang pas, 
hasilnya dijamin akan lebih membuat mata 
berbinar. Apalagi kalau Anda menambah- 
nya dengan pergerakan kamera, wuihh..., 
jadilah animasi. 

Sebenarnya, bidang untuk menampilkan 
gambar 3D seperti televisi, monitor PC, 
atau kertas, tidak berbeda bidang untuk 
gambar dua dimensi (2D). Perbedaan 
antara 3D dan 2D bukan pada bagaimana 
gambar tersebut ditampilkan, tapi 
bagaimana gambar itu dibuat. 

Pada gambar 2D, Anda hanya bisa 
melihat gambar dari satu titik saja. 
Misalkan ada gambar dua dimensi berupa 
mobil yang tampil dari bagian depan. Tentu 
saja Anda tidak akan bisa melihat 
bagaimana rupa mobil tersebut jika dilihat 
dari belakang. Kecuali Anda kemudian 
menggambar bagian belakangnya. 

Berbeda dengan gambar 3D. Saat 
proses pembuatannya, seluruh bagian dari 
mobil bisa Anda lihat dari sudut mana pun. 
Bahkan dari sudut bawah mobil sekalipun. 
Hanya saja, saat Anda ingin mengubahnya 
menjadi sebuah gambar untuk tampil di 
monitor atau dicetak di atas kertas, Anda 


perlu menentukan sudut pandang untuk 
obyek 3D tersebut. Setelah itu, obyek 
akan melalui proses render untuk menjadi 
gambar. 

Untuk animasi 3D, proses rendering 
akan berjalan berulang-ulang karena 
program akan membuat gambar-gambar 
untuk setiap frame. Tapi, kali ini kami 
tidak memandu Anda untuk animasi, tapi 
lain kali pasti deh. 


Tinggal Pilih 

Mudah atau susah membuatnya, itu 
soal persepsi dan kemauan. “Sebenarnya 
sih, asal mengerti cara berpikir atau cara 
bekerja software-nya, biasanya akan lebih 
lancar. Yang penting tidak pantang 
menyerah,” ujar Riza Endartama, 
animation director di Dementia Animation. 
Tuh, kan! 

Soal software-nya, tak perlu khawatir. 
Sangat banyak, Bung. Coba ketikkan “3D 
software” pada boks pencarian 
google.com. Pasti Anda akan 
mendapatkan ratusan judul software 3D, 
dari yang berbayar sampai yang tak perlu 
mengeluarkan duit untuk mendapatkannya. 

Mau yang paling beken? Carilah 3ds 
max (dulu 3D Studio Max). Pilihan 
lainnya, sebut saja Lightwave 3D, Maya, 





AutoCAD, atau Xara. Selain itu, masih 
banyak lagi, kok. 

Untuk yang gratisan tapi tidak asalan, 
Anda bisa coba Blender. Meskipun 
gratisan, program ini sekualitas dengan 
yang berbayar. Ada juga Anim8or, POV-RAY 
atau Wings 3D. Umumnya, semua 
software 3D tersebut juga bisa digunakan 
untuk membuat animasi. 

“Setiap software punya kelebihan dan 
kekurangan masing masing, serta 
workflow yang berbeda. Dan saya pikir ada 
cocok-cocokannya juga. Saya pakai 
Lightwave 3D, karena sudah mencoba 
yang lain, dan cocoknya dengan Lightwave 
3D itu :),” tandas Riza melalui e-mail, saat 
ditanya mengenai software 3D yang mudah 
dipakai. 

Untuk mencari software yang sesuai 
kebutuhan, sebaiknya kunjungi website 
seperti 3dlinks.com. Namun, “Jangan 
terlalu membanding-bandingkan software 
3D. Jika kita tekun dengan satu software 
3D apa pun dan didalami dengan baik, 
pasti akan memberi hasil yang terbaik,” 
saran Agus Hidayat Anggawirja, direktur 3 
Dimensi Solusindo (3DS), pusat pelatihan 
grafik 3D di Malang. 

“Kemampuan menguasai beberapa 
software akan sangat membantu. Jika kita 


serius, konsep-konsep dasar desain juga 
harus dimiliki dan terus dilatih,” 
tambahnya. 


PC Mesti Mendukung 

Sebenarnya modal utama untuk bisa 
membuat gambar 3D tidak hanya software 
dan pikiran kreatif saja, tapi juga hardware 
yang mendukung. 

“Kalau untuk belajar, pakai saja 
(prosesor) sekelas Duron/Celeron 1 Giga 
dengan (memori) RAM 128 atau 256 MB, 
Jika sudah lebih menguasai 3D dan mulai 
membuat obyek lebih rumit, disarankan 
pakai yang lebih cepat seperti Athlon/ 
Pentium 4 dengan speed2 - 3 Ghz, RAM 
512 MB sampai 1 GB. Kartu (grafik) VGA- 
nya Ge-Force 5800FX, Matrox Parhelia, ATI 
Radeon tipe tercanggih, atau Guadro 
sekalian :),” ujar Riza. 

Umumnya, software 3D memang butuh 
spesifikasi PC yang gede. Apalagi jika ingin 
membuat animasi 3D. Perhatikan 
prosesor, memori, hard disk, sampai kartu 
grafiknya. Idealnya, prosesor minimal 
Pentium III, memori 512 MB, kartu grafik 
AGP 4x, dan hard disk lebih dari 40 GB. 

“Kebutuhan hardware disesuaikan 
dengan jenis pekerjaan dan tingkat 
kerumitan model,” tambah Agus. 





ADA DI SINI 


Buat Anda yang memilih belajar grafik 
3D secara otodidak, manfaatkan situs 
web berikut untuk menggali beragam 
panduan. 
www.3dcafe.com 
www.3dcommune.com 
www.3dkingdom.org 
www.3dlight.com 
www.3dlinks.com 
www.3dluvr.com 
www.3dm-mc.com 
www.3dtotal.com 
www.amazing3d.com 
www.caddigest.com 
www.cadtutor.net 
www.cglearn.com 
www.cooltuna.com 





Otodidak pun Bisa 

Gimana, tertarik? Anda bisa 
menguasainya dengan dua cara, melalui 
kursus atau belajar sendiri. Kalau pakai 
jalur kursus, biaya yang perlu dikeluarkan 
rata-rata sekitar Rp 2 juta. 

“Kalau sekolah lebih mahal lagi, rata- 
rata di atas 10 juta,” tambah Riza. 

Namun, kalau PC Anda sudah sesuai 
dengan spesifikasi yang disarankan, bisa 
saja belajar secara otodidak. Bahan 
tutorialnya banyak tersedia di jagat maya 
(lihat boks). 

“Kalau belajar sendiri seperti saya, 
paling banyak menghabiskan dana untuk 
beli buku tutorial dan buku-buku art,” ujar 
Riza. 

Untuk memulainya, cobalah membuat 
obyek pisang seperti contoh dalam 
laporan ini (buka halaman 32). 
Selanjutnya, Anda bisa mencoba yang 
lebih rumit dan kompleks. 

Begitu selesai, Anda bisa 
memasangnya sebagai wallpaper atau 
dikirim sebagai e-mail attachment ke 
rekan-rekan Anda. Hasilnya, akan 
membuat Anda merasa layaknya seorang 
pro. Membanggakan, setidaknya untuk 
tingkat lingkungan keluarga, teman-teman, 
dan mungkin sekelurahan. 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 








LAPORAN SENI 3D | 








Bikin Gambar Lebih Hidup 


Pilih software-nya, lalu berkreasilah. 


3D gratisan dan berkualitas. Selanjutnya, tinggal pilih sesuai kebutuhan, dengan syarat spesifikasi PC Anda 


K ebanyakan software 3D memang berbayar dan berharga tinggi. Tapi jangan khawatir, ada juga kok software 
harus mencukupi. Kalau belum ya didongkrak dulu, agar kerja lancar dan tak mogok di tengah jalan. 


- 
—-— 
- 
2. 

“ . 
ai - 
2-— 

ia fi 
-- 

2... 


| 
| 


Tn 





T 
1 
| 


| 
ni 
Ku 
iii 





LightWave 3D 7 — Poser 5 
Kalau ada aplikasi yang popular di Paket software 3D ini popular untuk Yang satu ini khusus untuk membuat 
dunia grafik 3D, maka 3d studio max lah segala kreasi 3D. Dari membuat animasi, figur 3D manusia dan hewan. Cocok 
yang layak menyandangnya. Banyak efek memberi efek visual film, sampai untuk melakukan manipulasi dan 
visual film yang telah dibuat dengan membuat desain arsitektur, semuanya membuat wajah tiruan. Sejumlah material 
menggunakan aplikasi buatan Discreet ini. bisa dilakukan. pendukung untuk keperluan itu pun 
Contohnya, film Scooby-Doo dan The Bahkan untuk membuat figur manusia tersedia. Tak heran bila di dalamnya Anda 
Matrix Reloaded. secara detil, software ini cukup andal mendapatkan material berbagai model 
Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Tersedia berbagai materi dan warna rambut, pakaian, sampai 
membuat gambar 3D diam maupun pendukung untuk membuat figur, seperti bentuk badan. 
bergerak. Harganya mahal (sekitar US$ sampel tubuh, partikel dan rambut. Cukup Mengubah foto dua dimensi menjadi 
3.500), tapi kemampuannya memang komplet lah. tampilan 3D juga bisa Anda lakukan 
tinggi. Render bentuk 3D-nya boleh Untuk pencahayaan, LightWave punya dengan Poser 5. Dengan fitur Face Room, 
diacungi jempol. tool yang terbilang akurat. Pantulan cahaya foto tersebut dapat di-mapping menjadi 
Versi terbarunya punya fasilitas mampu ditampilkannya dengan sangat bentuk utuh tiga dimensi, plus ekspresi 
rendering baru, yaitu Mental Ray — salah nyata. Bahkan, saat memantul pada wajah. Hasilnya bisa membuat Anda 
satu 3D rendering engine yang paling bentuk kurva atau transparan. tercengang, Iho. Rambut dalam obyek 3D 
bagus. Selain itu, tampilan layarnya Software yang kompatibel dengan pun bisa tampil dinamis karena Anda bisa 
semakin luas, sehingga pengaturan menu Windows dan Mac ini juga punya fitur mengatur arah, ketebalan rambut, dengan 
dan pengolahan gambar jadi lebih mudah. bernama Digital Confusion. Fungsinya leluasa. 
Menu pengaturan animasi dan model 3D untuk mengontrol kedalaman cahaya saat Hasil kreasi Anda di sini bisa berupa 
juga bertambah lengkap. memantul ke benda. Jadi, Anda bisa saja gambar bergerak (animasi) atau pun 
Materi 3D-nya kini ditambah dengan dengan mudah membuat latar belakang gambar 3D biasa. Aplikasi yang bisa 
architectural material untuk membuat yang memburam, mirip dengan hasil dipakai di Windows dan Macintosh ini 
desain arsitektural. Tak ketinggalan, jepretan foto. O ya, harganya US$ 1.595 dipatok dengan harga US$ 199 (sekitar 
terdapat plug-in Partical Flowagar gambar — (sekitar Rp 14 juta). Rp 1,7 juta). 
3D buatan Anda semakin detil. 
T—w  ——— 5 1 wi — —  ——  — — 
Kelebihan: Kelebihan: Kelebihan: 
Rendering-nya jempolan, memiliki sistem partikel Kualitas rendering-nya sangat bagus, mampu Mudah dikelola, mampu menampilkan detil wajah 
baru yang ampuh, dan punya pengaturan menu dan membuat animasi nonlinear, ada panel untuk dengan sangat nyata 
layar yang memudahkan melakukan perubahan secara massal Kekurangan: 
Kekurangan: Kekurangan: Masih banyak bug, tool pencahayaannya kurang 
Mahal, tool dasar-nya kurang dikembangkan, plug- Tak ada panduan, tampilan dan navigasi software bagus 
intidak selalu bisa terhubung dengan tool yang agak merepotkan Pembuat: 
ada Pembuat: NewTek Curious Labs 
Pembuat: Discreet Web: www.newtek.com Web: www.curiouslabs.com 


Web: www.discreet.com 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








Carrara Studio 3 

Carrara adalah aplikasi 3D nan komplet 
untuk modelling, shading, desain 
bangunan, animasi, rendering, dan special 
effects. Untuk memaksimalkannya, Anda 
bisa menambahkan plug-in ke dalamnya. 

Keunggulan Carrara ada pada fitur High 
Speed Rendering yang berfungsi untuk 
memacu proses dan mempertajam detil 
gambar. Mendukung Open GL dan bisa 
menghasilkan gambar 3D untuk web, 
multimedia, dan cetak. 

Untuk urusan animasi, tersedia pula 
fitur Flexible Workflow, storyboarding dan 
ekspor output dalam bentuk MetaStream 
(format streaming 3D via internet). Untuk 
membuat desain bangunan, Anda bisa 
memanfaatkan fitur Scene Wizard dan The 
Plant Editor. 

Hasilnya mengagumkan. Software ini 
dipatok dengan harga US$ 399 (sekitar Rp 
3,4 juta), baik untuk Windows atau Mac. 


Kelebihan: 

Punya banyak fitur, rendering-nya jempolan 
Kekurangan: 

Kadang pengelolaannya masih merepotkan, 
karakter animasinya terbatas 

Pembuat: Eovia 

Web: www.eovia.com 


COBA JUGA 


Amapi 3D www.eovia.com 

ARC- Render Pro 
www.arcrender.com 

Electric Image 
www.electricimage.com 

Houdini 4.0 www.sidefx.com 
Rhino 3.0 www.rhino3d.com 
Sense8 www.sense8.com 
Softimage|3D www.softimage.com 
Swif.i3D www.swift3d.com 
trueSpace 6 www.caligari.com 
Ulead Cool 3D 3.0 www.ulead.com 
Vue 4 www.e-onsoftware.com 
Xara3D www.xara.com 





je Sibuk 
ama eren Fama | tamana 


IL lagi 
LN kena! 


La 0 TE 0 TM 





Maya 5 

Untuk membuat karakter animasi dan 
memberikan efek visual pada gambar 
bergerak, Maya memang jagonya. Pantas 
saja kalau aplikasi ini cukup beken di 
lingkungan pembuat film, televisi, sampai 
pembuat games. Bahkan, pernah mengan- 
tongi penghargaan Academy Award 
(Oscar). 

Sayangnya, aplikasi seharga US$ 1.999 
(sekitar Rp 17 juta) ini membutuhkan 
spesifikasi komputer yang tinggi. Maklum, 
software yang kompatibel dengan sistem 
operasi Irix, Windows NT/2000/XP, 
sampai platform Macintosh ini memang 
ditujukan untuk produksi animasi 3D skala 
besar. 

Maya 5 dikenal memiliki kecepatan 
rendering gambar yang mengagumkan, 
detil dan akurat. Ditambah lagi dengan 
tersedianya rendering engine Mental Ray. 

Dalam seri terbarunya, Maya 
menyisipkan fitur UV Texture Editing, 
sejumlah tool & perintah baru. O ya, 
aplikasi ini juga bisa berhubungan dengan 
Macromedia Flash, Adobe Illustrator dan 
SVG. 


Kelebihan: 

Rendering cepat, fitur Mental Ray 3.2 
Kekurangan: 

Vector renderer-nya agak sulit digunakan, 
membutuhkan spesifikasi PC yang tinggi 
Pembuat: 

Alias 

Web: www.alias.com 


GRATISAN LAINNYA 


2D/3D SunXi www.sunxi.com 
3D Canvas www.amabilis.com 
3DOM threedom.sourceforge.net 


AC3D www.ac3d.org 

Anim8or www.anim8or.com 
Aztec 3D 
aztec.sourceforge.net/aztec.php 
Behemot www.behemot.com 


Jempolan 


"4 


Blender 

Siapa bilang tidak ada aplikasi 
gratisan sekualitas 3ds max atau 
Lightwave. Coba dulu Blender, dijamin 
Anda tercengang. Pengelolaannya 
mudah dan hasilnya tidak 
mengecewakan. Anda bisa 
menggunakannya untuk membuat 
model 3D, animasi, pembuatan 
games, karya interaktif, dan 
pemberian efek-efek visual. 

Dengan rendering engine Yafray, 
Anda bahkan bisa membuat gambar 
hasilnya begitu mengagumkan. Mirip 
deh dengan aslinya. 

Selain tergolong ringan (ukuran 
file-nya sekitar 2 MB) dan 
menghasilkan file yang juga ringan, 
Anda bisa menggunakan aplikasi 
Open Source ini pada enam sistem 
operasi: Windows, Linux, Irix, Sun 
Solaris, FreeBSD dan Mac OS X. 

Silakan ambil file penginstalannya 
dari www.blender3d.org. Oya, 
download juga beragam plug-in 
gratisnya dari sana. 


DHOA£HIAN3IG MMM - 3IHOIH 





Breeze Designer www.imagos.fl.net.au 


Calimax Modeler 
www.calimaxmodeller.org/index.php 
CharacterFX www.insanesoftware.de 
DeleD 3D Editor www.delgine.com 
Direct 3D Wizard www.marcweb.de 
EGUINOX-3D www.eguinox3d.com 
FreeForm www.sensable.com 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








r 





| LAPORAN Fa SENI 3D | 








ambah Cantik dan Menarik 


Permak situs Anda dengan banner 3D yang menawan. 


MEMUDAHKAN DAN MENYENANGKAN 


KOMPUTERAKT!F ONLINE 


cB 


WWW.KOMPUTERAKTIF.COM 





la Anda sudah memiliki situs 
sendiri dan bosan dengan 
ampilan banner yang itu-itu saja, 
rancangiah sebuah banner tiga 
dimensi. Caranya nggak sulit. Dengan 
bantuan aplikasi Swift 3D 
(www.erain.com), Anda dapat dengan 
mudah melakukannya. Bahkan tak hanya 
itu, Anda pun dapat menyisipkan efek 
animasi sederhana ke dalamnya. Berikut 
ini, kami membuat banner animasi tiga 
dimensi. KE 







MERANCANG BENTUK PENSIL 


LANGKAH 1 

Jalankan aplikasi Swift 3D dengan 
mengeklik (Start) (Programsj (Swift 3D 
3.00) (Swift 3DJ. Kita akan membuat 
bentuk pensil di sini. Mulailah dengan 
mengeklik tab (Extrusion Editor). 


KJ Swift 3D - (Untitled1J 
File Edit View Animation Setup Arrange Window Help 
Scene Editor | Extrusion E tor | Lathe Editor | Preview and Export Editor | 





























LANGKAH 2 

Nah, karena badan pensil biasanya 
berbentuk segienam, maka buatlah 
segienam dengan memilih opsi (6 
sides) pada menu pull-down, lalu klik 
tool (Create N-Gonj di sebelahnya. 
Kembalilah ke jendela Scene Editor 
dengan mengeklik tab (Scene Editorl. 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








ha fe sides "| Animate | 


——seate Musion ——— 





LANGKAH 3 

Klik menu fSizingJ. Lalu pada menu di 
bawahnya, naikkan nilai “Depth” sesuai 
dengan panjang pensil yang Anda inginkan. 
Agar gampang melihat pensil yang Anda 
buat, klik jendela Top, lalu klik tool Zoom 
Camera Extents). 


S3) Saift 3D - (Unbtled1J 1 


File Edit View Animation Setup aj 
Scene Editor | Estrusion Editor | Lathe Xx” 


Sizing 


jacoo 5. 


width 


Height | 4.000 — 
Depth (s.oo0 EN 


Ga, 
1 BS ama 


LANGKAH 4 

Masih dengan obyek pada jendela Top 
terseleksi, tekan tombol panah kanan pada 
kibor agar obyek bergerak ke sebelah kanan 
sumbu. Kemudian, klik tab (Lathe Editorl. 





LANGKAH 5 

Kita akan membuat ujung pensil. 
Gambarlah bidang seperti terlihat pada 
ilustrasi berikut ini. Caranya, klik ordinat 
dengan memakai point tool untuk 
membuat batas bidang. 





LANGKAH 6 

Klik tab (Scene Editor, lalu bikin duplikat 
kerucut terpotong dengan menekan (|Ctrij 
4 ICI, lalu (Ctril - IV. Geser obyek hasil 
duplikasi dengan menekan tombol panah 
kiri pada kibor. Jika ukurannya terlalu kecil, 
perbesarlah dengan mengeklik-kanan 











mouse, lalu geser kursor mendekati 
obyek, begitu juga sebaliknya. 


LANGKAH 7 

Masuk kembali ke tab (Lathe Editor), lalu 

klik (Shape ToolJ. Ambil salah satu ordinat 
teratas pada bidang tersebut, lalu tarik ke 

atas, sehingga bentuknya menjadi segitiga 
sama kaki. Pindahkan ordinat kaki segitiga 
ke lokasi awal ordinat atas tadi. 


AF Swift 3D - 


Yew Edit 
Scene Editor 


(Unttled1) 
Window Help 


Estrusion Editor Lathe Editor 





LANGKAH 8 

Klik tab (Scene Editor), lalu klik menu 
(Position). Selanjutnya, pada boks Object 
Position, masukkan nilai X-0, Y-0, Z-0, 
sehingga kerucut kecil tersebut berada 
tepat di atas bidang kerucut terpotong. 


LANGKAH 9 

Agar posisi tersebut tidak berubah, klik 
kedua obyek tersebut sambil menekan 
tombol (Shift). Satukan dengan mengeklik 
menu fArrange| (Groupl!. 


Gadt KM) - Wntdledi 


— ——— raja Yaa 


LANGKAH 10 

Sekarang dari jendela Top, klik badan 
pensil. Kemudian klik pada tool (Rotation 
Increment), pilih opsi (90 Degrees|. Klik 


menu (Lock Vertical), lalu dari bola rotasi, 


klik, lalu geser mouse ke bawah. Kini 
badan pensil bakal searah dengan kerucut 
ujung pensil. 


Mesh Ouality 
Low. 






# ODegrees 
5 Degree: 
10 Degrees 
15 Degree: 
225 Degrees 
30 Degrees 
45 Degrees 
Eg Diegrees 
30 | Degree: 


5 
Tea 



















. F ago AA 


LANGKAH 11 

Tempelkan keduanya, sehingga 
membentuk sebuah pensil. Atur langsung 
melalui menu (Position) dan (ScaleJ. Lihat 
dengan cermat dari berbagai posisi, kalau 
perlu zoom tampilan, untuk memastikan 
bahwa keduanya sudah benar-benar 
berhimpitan. 






As Saki AD Tpenad (dd) 
Na Ma be dang: Aron Mon HD 


Hswra Edisi - #rbuen Eeotei 1 Lumia Edisi aa Peer ani monata). 








komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


b 


SENI 








Top - Active 


Perspective 
Prtarit 
Back 


Bottom x 


Left 
Fight 





LANGKAH 12 

Warnai pensil tersebut. Arahkan perhatian 
Anda ke panel Gallery di kanan-bawah 
layar. Tambahkan warna merah mengkilat 
pada badan pensil. Klik tab Glossy. Klik- 
tahan warna merah, geser dan lepaskan di 
atas badan pensil. Warnanya berubah 
merah mengkilat. Dengan cara yang sama, 
warnai kayu pensil dan mata pensilnya. 


.—., 


12 


Bitmap | Flat Glossy | metan | Pattern | Reflective | Stone | Texture | Transparer € | P 


N ON ta 41 - “1 



















TI UI 
ja 


| 
ul 























Sm an | Ten | Kn 


Ta IE £ jai 


Kobe. Tan Kab MN II 


MEMPERCANTIK PENSIL 


A9 Seet Ai I-enea Hd) 
Elo Edi Ye #rmnotan Goup Aeon Wak Hop 
Sekte Wdilet | pewuman Eaitar | Lai Esitar | Puri and Fapari Eaitas | 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


3D 








LANGKAH 1 

Biar pensil tampak kian nyata, tambahkan 
garis putih dan warna hitam pada pangkal 
pensil. Caranya, salin batang pensil 
dengan menekan (Ctrl) - (CJ, lantas (Ctrij 
4 IVI. Selanjutnya klik menu (Scalel, lalu 
perkecil nilai “Z Factor” hingga ukuran 
yang dikehendaki. 


LANGKAH 2 

Klik pada sumbu, lalu geser bagian 
tersebut sampai ujung bawah dengan 
tombol panah bawah. Beri warna putih. 
Jika ukurannya terlalu besar, atur lagi 
melalui (Scale). Dengan cara yang sama, 
tambahkan batang pensil berwarna hitam 
pada pangkal pensil. 


Front- Active 


Front - Active 





LANGKAH 3 

Jika semua obyek sudah tersusun 
dengan pas, gabungkan semuanya 
dengan mengeklik semua obyek sambil 
menekan tombol (ShiftJ. Klik menu 
(Arrange) (Group). 





am, 


Edi Yew Animation Setup | Arrange Window “Tp 


ne Editor | extrusion Editor ai MAN Gea 
ma Dharoup “er 


out 

era 
ironment 
Ec 
ition 
le 


arm Fatin 
breaker Sr 


Position 


Rotation 














LANGKAH 4 

Pada jendela Front, ubahlah orientasi 
obyek menjadi horizontal. Caranya, mirip 
dengan Langkah 11 tadi. Hanya saja, 
setelah Anda mengeset sudut putaran 90 
derajat, pilih opsi (Lock Spin). 


LANGKAH 5 

Tambahkan tulisan pada pensil Anda. Klik 
tool (Text), lalu ketik pesan pada boks 
yang tersedia. Pilih font yang akan Anda 
gunakan dari boks yang persis berada di 
atasnya. 


aa 


Si Swift 3D - (pensil.t3d| 
Elle Edit 
Scene Editar 


Yew Arnmaton Setup Arrange Tak 


Estrusion Editor | Lathe Editor | Preview an 


Lamera 
Environment 


Camera 
Environment Position 


Rotation 
Sizing Crala 
Material Sa 
aa ja rajarjijoi 
Position 
Scale 


FPS 


Font 


fariat Black 1 


Text 


KOMPUTERAKTIF 


Front - Active 





| 











LANGKAH 6 

Dari jendela Front, atur posisi teks agar 
berada di depan pensil. Jika teks masih 
berada di belakang, dari jendela Top tarik 
teks tersebut ke bawah pensil. 3 


Perspeotive 









Erat 
Back 








LANGKAH 7 

Selanjutnya Anda bisa mengatur ukuran 
teks agar sesuai dengan ukuran pensil. 
Klik menu |SizingJ, lalu sesuaikan dengan 
mengubah nilai “Width” dan “Height”. 


X3 Swift 3D - Ipensil.t3d| 
File Edit View Animation Setup Arrange Window ia 
Scene Editor | parusion Editor | Lathe Editor | Preview and Export E 


| "“ 





Text01 
Position | 
Pivot | 
| 


Rotation 





pa tepujupoil res 


(iooo Hi 
fozoo H 


Height 
Depth 

















23) Swift 3D - (pensil.t3dJ 







File Edit View Animation Setup Arrange Window Help 
Scene Editor | Extrusion Editor | Lathe Editor | Preview and Export Editor | 





—— 
osition NarBEn 
Pivot NIAS 
NENNAN 


dim | fajar Jo) res 12 “Hj 








Height 
Depth 


Spacing 
| Character 0.000 





Inter Line 0.000 





LANGKAH 8 
Kini, warnai teks tersebut dengan warna 
putih mengkilat. Tempelkan teks tersebut 
ke badan pensil. Agar gampang, atur 
jendela preview pada sudut pandang Front 
dan Top. 


ka Bana MB DO Mi Spa tt 


OH Ii oi ku Hi: 
PL am J 


as Mei Maa “Md 








ET 





LANGKAH 9 

Gabungkan pensil dan teksnya ke dalam 
satu grup. Agar efek tiga dimensi makin 
nampak, setel efek pencahayaan melalui 
panel Light yang ada di bawah. Dalam 
panel tersebut tersedia tiga menu yang 
memungkinkan Anda menambahkan atau 
mengurangi cahaya. Tinggal geser-geser 
bola untuk mengubah arah datangnya 
cahaya. 



















ensil.t3d) 
Arimaton Setup | Arrange Window Help 


Dear la) 


Bamnbine Alie 
Break epar El 





rusion Editor | Lath: 














Position 


Fotation 


Select/Move Light 


MENGGANDAKAN PENSIL 


LANGKAH 1 

Biar banner tidak sepi, karena hanya 
dihiasi satu buah pensil, salin pensil 
tersebut menjadi tiga. Klik pensil tersebut, 
kemudian tekan (Ctrl) - (CJ, lalu (Ctrl) -- 
IVI. Pindahkan pensil hasil duplikasi ke 
bawah dengan menekan tombol panah ke 
bawah pada kibor. Ulangi langkah yang 
sama untuk membuat pensil yang ketiga. 


Front - Active 


TERAKTIF ONLINE 


LANGKAH 2 

Beri warna lain pada kedua pensil baru 

tersebut. Biar lebih menarik, ubah juga 

teksnya. PN 


gi JP, Oo 


KOMPUTERARTIF ONLINE 


MEMUDAHKAN DAN MENYENANGKAN 
Li 





Pa 
| (AV MPOT ERA. kU 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 












LAPORAN SENI 








b MENAMBAHKAN EFEK 
ANIMASI 


LANGKAH 1 

Tambahkan efek animasi. Klik tombol 
(Show Animations| pada panel Galery, 
klik-tahan efek animasi yang akan Anda 
gunakan, geser dan lepaskan di atas 
obyek yang akan dianimasikan. 


MMA al GHLIME 
ENANGKAN 


COMPUTERAKTIF.COM 


Harizantal Li Ea Le 





LANGKAH 2 
Hasilnya bisa Anda lihat dengan mengeklik 
tombol (Play). Oya, jangan lupa menekan 
tombol |Animating), agar Anda dapat 
mengedit timeline animasi untuk 
mendapatkan hasil yang makin bagus. 









Front 


Position 





MA LILIT LIL LIL 








Na Nan es SIS 


Front - Active 


KOWMPUTERAKT!F ONLINE 


MEMUDAHKAN DAN MENYENANGKAN 


WWW.KOMPUTERAKTIF.COM 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





3D 








Atik 








EN 
s a Er AN Peka | IYA | “ 
MAA Al NI EA ID 





| 





LANGKAH 3 

Kini tinggal mengemasnya dalam 
bentuk banner. Ukuran standar banner 
utama: 468 x 60 pixel. Ubahlah 
Layout animasi ini ke ukuran tersebut. 
Caranya, klik menu (Layout, lalu 
masukkan ukuran “Width” 468 dan 
“Height” 60. Kemudian atur letak 
obyek agar bisa terlihat dengan jelas. 


“— 
— 


I/NNNNNN 


Front 


Camera 
Environment 





Position 





Ojaj rgjalnjv res hs Ds 





— Layout 
Units | Pixels 2 | 
Width 458 (—| 
Height 60 — 








— Display 
(e Shaded Ik Pivots 
(“ FastShaded | Paths 
(“ Outline Pk Grid 

(” Box (” Hidden 


WEMLUIDONKAM DAMTACLNYC NAMGKAM 








— Settings 
Nudge Increment IK — 


Trace Depth 2 ya 











LANGKAH 4 

Kini klik tab (Preview and Export 
Editor). Kemudian untuk mengubah 
frame menjadi gambar raster yang 
nyata, pada menu “Output Options”, 
pilih opsi (RasterJ. Selanjutnya klik 
(Generate All Frames) untuk me-render 
setiap frame. Tunggu beberapa saat, 
dan cobalah mengeklik tombol (PlayjJ. 


SI Swift 3D - (pensil. (3d 


File Wew Animation Window Help 


Scene Editor | Estrusion Editor | Lathe Editor Preview and Export Edits 
Gutput dala, 


Generate All Frames | 
Generate Selected Frames | 
Select Every dst Frame kl 





Opa tjaln oi al 


Target File Tvpe 


(Flash Plaver (S WF "| 
(Flash 5 "| Pa 
Ta 


File Level: 





low Help 


| Lathe Editor Preview and Export Editar | 


Generate Sele Generate All Frames 


Select Every Ist Frame L 





Generate All Framezs 







| 1 








LANGKAH 5 

Jika sudah, Anda dapat mengekspor 
animasi tersebut ke dalam format SWF. 
Caranya, klik tombol (Export All Framesi), 
lalu pilih folder tempat penyimpanannya. 
Ketik nama file, dan klik (Save. 





Unas teen | 





LANGKAH 6 

Nah, kini Anda tinggal memasang banner 
tersebut ke situs Anda menggunakan 
aplikasi web editor dan langsung meng- 
upload-nya ke internet. 


“— 


KOMPUTERAKT!F ONLINE 


MEMUDAHKAN DAN MEMTEN)! 


— 


GOKAhk 


AW. KOMPUTERAKTIF.COM 











SENI 3 


LAPORAN 








Taman Klan Menawan 


Desainlah bagian-bagian rumah Anda dengan AutoCAD. 


arena dibuat sebagai program 
rancang bangun, Anda mesti 
memperhatikan detil ukuran 
dan koordinat obyek dalam 
menggunakan AutoCAD untuk 
merancang obyek 3D. Pada praktik ini, 
kami ajak Anda untuk membuat taman 
di halaman belakang. Kami sarankan, 
pakailah AutoCAD versi 2002 atau yang 
lebih baru agar Anda bisa mengikuti 
panduan ini langkah demi langkah. EM 


LANGKAH 1 

Ubah tampilan layar kerja Anda menjadi 
warna putih. Klik menu (ToolslJ 
(Options|. Klik tab (Display|, lalu klik 
(ColorsJ. Ubah pull-down menu “Color:” 
menjadi (WhiteJ. Tutup boks dialog 
tersebut. 





Kia pa alinea Pisiko 
Far Diplay | Oservand Saree | Pig | Sipatom | User Pntananoen | Duating | Eeleetan | Prstier | 


Wiradtan Elenerit 


| Mada tah baskgourd "| 


FF Show nga Setugs log Ir atap | (“Iri 
FF Cepat pepe in (pre lan. Tm visi 


























LANGKAH 2 

Agar mudah, tampilkan toolbaryang 
nantinya sering Anda gunakan. Klik 
menu (View| (ToolbarsJ hingga muncul 
boks Customize. Centangi opsi 
(Render), (Solids), (Solids Editing|, 
dan |View|. Jika sudah, klik (Closej. 


YOYALKOOUN$O EUB| 010 24605905 20 0P000 


S0 ES5m AR MEA ITOILSKOOO & 





LANGKAH 3 

Buat lantai ruangan lewat menu 
(Draw) (Surfaces) (3D Face). 
Ketik 0,0, @5-90, @5-0, lalu 
@5-x-90. Tekan (Enter) hingga 
command prompt normal 
kembali. Ketik z, (Enterj, ketik e, 
(Enter). Kotak berukuran 5 x 5 m 
muncul. 


Ha r - 1 ra AR bean area Hei 
Des dus IkO0 1 BO064e LL Denga 
Ka ajaa - (@ifutaam ai — isa | : - 


— Pa 


# uk Penemuan En 
ra JodikOpgheePDN 00000 PON Fo 


Pa 
22 9051013. Pn ina ag | 


Bi 
AA 
a 
3 
Lim | 
Lara 
eni 
T 
Pe 
A| 


MAN O04t.O 0048 








LANGKAH 4 

Tekan (F2) pada kibor hingga 
tampil jendela AutoCAD 2002 
Text Window. Pastikan urutan 
perintahnya sama dengan 
contoh di sini. Pencet (F2) 
untuk menutupnya. 





ye 





ONI 


(LUSTRASI: 


BM AutoLAI Text Windiose - Drasinegi.deg 


. and: Jdisss 
petiiy firel po 


int ar (Imvisiblej: Ob 
Sei second patnt ar (Invisiblo)| #5140 

pecifiy third point or (Invisible) texito: id 

Specity fourth point or (Invisible) create three—sided face) 


Specity third point or (Invisible) desit: 





Dalam AutoCAD, ada istilah 
command prompt yakni baris 
perintah yang berada di bagian 
bawah area kerja. Di sinilah tempat 
Anda mengetikkan perintah dalam 
bentuk teks. Nah, dalam praktik 
ini, setiap kali ada perintah ketik, 
ketiklah seperti yang diminta pada 
command prompt. Lantas, tekan 
(Enter). Command prompt akan 
normal kembali jika menampilkan 
tulisan Command.:. 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 











Membuat Meja 
LANGKAH 1 


Untuk membuat meja, klik (Polyline) pada 
toolbar kiri. Secara berurut, ketiklah 
koordinat ini: 1.2,0,1, @0.3-0, 
@0.025-90, @-0.025-0, @-0.025,0.025, 
@-0.1-0, @-0.05,0.05, @0.25-0, 
@0.5-90, @0.25-0, @0.025-90, 
@0.15-0, @0.025-90, @-0.5-0. Jika 
sudah, ketik c, lalu (Enter) hingga 
command prompt normal. Belum 
berbentuk meja ya? Tenang. 


TETEK TI 


ba Danar, 
5? Lang 
Lena" 
Lega 
Lama" 
jam 
Tengah 
Lama" 
Laman" 
esp 
Lang 
ke ha 
An kl 
Laman 


Ela 3 


LANGKAH 2 

Berilah payung di atas meja. Untuk 
membuat penyangga payung, klik 
IPolylinej lagi. Pencet (F3) untuk 
mengaktifkan object snapping, lalu klik 
ujung kiri atas gambar meja. Ketik 
@1.2-90, @0.025-0, @1.2x-90. Akhiri 
dengan mengetik c, lalu Enter) hingga 


command prompt normal. 
—— 

Te 22 

| 
ir 
El | 
Af Freon | 

A 
La, 





HM A/k M Model Last! f Lapout? j 










ssPress EX or ENTES to exit, or right—click to displeas shortcut menu 


sunny PLIHE command 


pi alart pesat 


TOenap Oni 











komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








LANGKAH 6 

Telusuri menu (Drawj (SurfacesJ), dan klik 
(IRevolve Surface). Klik gambar payung, 
lalu klik sumbu putar. Tekan (Enter) dua 
kali. Payung Anda sudah jadi. Klik sumbu 
putar tadi, lalu hapuslah dengan menekan 
IDelete) . 


Sa 
ai 
ON (aa 
MP 
Bir 
AI 


Sekarang, buatlah payungnya. Klik lagi 
(Polyline), lantas klik pada ujung kanan an 
atas, penyangga. Klik berurutan hingga FA 
membentuk payung seperti gambar Oo 
contoh. Untuk mengakhirinya, tekan JEsc|. - 


LANGKAH 7 

Untuk penyangga payung, klik IRevolvej) 
pada toolbar Solids. Klik gambar 
penyangga payung, lantas (EnterJ. Untuk 
sumbu putarnya, klik garis tepi kiri 
penyangga tersebut. Klik sekali lagi sisi 
kirinya. 





LANGKAH 4 

Gambar tadi bisa menjadi obyek 3D 
dengan memberinya efek putaran. Untuk 
itu, Anda perlu membuat sumbu putar. 
Gunakan (Polyline), lalu klik pada ujung 
kiri atas penyangga payung. Ketik 
@0.590, lalu (Enter) untuk menormalkan 
command prompt. 


Jovi kopYy afi FL9 


JA jas 
(AN 
Fast Mu 
ak 
ear 
PN ne 
“ 
HN 
Br 
Pi 


F3 


LANGKAH 8 

Demikian pula dengan meja, klik 
(IRevolvej. Lantas, klik gambar meja, 
tekan (Enter). Klik sekali pada garis kiri 
meja tersebut, lalu klik lagi di bawahnya. 














RA 
AA 
SN 


ae 
Pi 
# 





1 Ei 
LANGKAH 5 | z 
Payung akan membentuk segidelapan. 
Ketik surftab1, lalu isikan 8. Ketik juga 
suftab2, ketik lagi 8. 





|2 2039, -4.2065, D.0000 | sMAP) GRID d 








LANGKAH 9 LANGKAH 2 LANGKAH 5 


Lihatlah gambar ini dari sisi atas, klik (Top Untuk memberi ketebalan garis, klik Perbesar tampilan area kerja Anda. Klik 
View) pada toolbar View. Geser meja dan (Extrude) pada toolbar Solids. Klikgambar (Zoom Windows| pada toolbar atas, lalu 
payung Anda ke tengah, tekan (F3) untuk kursi, lalu Enter). Tentukan ketebalan zoom pada kedua kaki kursi Anda. 
menonaktifkan snap. Sekarang, klik kursi setebal 5 cm, ketik saja 0.05. Tekan Sekarang, gunakan (Polylinej untuk 
IMovej pada toolbar kiri. Lantas kotaki (Enter) dua kali. membuat bantalan kursi berbentuk kurva 






gambar meja dan payung, tekan (Enter). tertutup segiempat seperti pada gambar. 
Klik sekali pada gambar meja, geser ke 


tengah area gambar, lalu klik sekali. 











LANGKAH 6 
: Klik IExtrude) pada toolbar Solids, lantas 
Specify height of extrusion or (Path1: 0.05 klik gambar bantalan kursi dan (Enter). 
pecify angle of taper for estrusion «0»: , 
Comnand : Ketik 0.025 untuk ketebalan bantalan. 
SNAP! GRID ORTHO| POLAR IOSNAP OTR, F 
Pencet (Enter) dan jEnterj lagi. 2 
LANGKAH 3 
Klik (Top View|J. Kursi tadi akan berada 5 5 “5 
1... 1... OmMMand : ESLruOS 
pada Sisi kiri gambar. Geser ke tengah Current wire frane density: ISOLINES-4 
dengan menggunakan (Movel. Pilih — Ta peken Kel 
gambar ini, lalu klik Array) di toolbar kiri. Specify height of extrusion or (Path): 0.025 


Specify angle of taper for exstrusion «0): 








1.0274, 3.3676, 0.0000 | SNAP) GRID/TORTHO POLA 


LANGKAH 7 


SA Lihat dari sisi kanan, klik (Right View|. 
"an Hina” Bantalan kursi masih menempel di lantai. 
KARNA Klik gambar bantalan ini. Klik-tahan bagian 






ad NIS tepinya, lalu geser ke atas. 
Membuat Kursi NY Pa 9 FN 
LANGKAH 1 | | h o 
Waktunya membuat kaki kursi. Klik LANGKAH 4 
(Polyline), tekan (F3), lalu klik tepat pada — Muncul boks dialog Array, isilah isian 
garis lantai. Buatlah bentuk seperti | “Rows." dengan 1 dan “Columns” dengan 
gambar 1. Ingat, diakhir pembuatan kursi '— » Upah nilai “Column offset” jadi 0.4. 
ketik c, agar kaki kursi Anda menjadi Lalu, klik IOKJ. Kaki kursi Anda tersalin 40 
kurva tertutup. cm di sebelah kanan kursi pertama. 


& Rectangular Array ( Polar Array Cs Select objects 


1 objects selected 


ET Rows: hi (NI Columns: fe 


— Offset distance and direction 


Ta On 


MILO. PO DeERI 











EN -s50UD 


Row offset: hi 

Has fo.4 Gi LANG KAH 8 

Ande ofanay pl Sekarang, tonton dari depan, klik 
By default, if the row offset is negative (Front View| pada toolbar View. 
ee Untuk sandaran kursi, buatlah 
Tn APU — ace | segiempat tertutup seperti contoh di 


























— Presenc | sini. Caranya hampir sama dengan 


2 Langkah 5. 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


LAPORAN 





LANGKAH 9 

Untuk menebalkannya, klik (Extrudel, lalu 
klik sandaran tersebut dan jEnter). Ketik 

-0.025 agar menebal ke belakang, lantas 

tekan (Enter) dua kali. 


Solid. E 
JG0OAropsgaLg ru 


LANGKAH 10 
Kalau dilihat dari sisi kanan, sandaran ini 
berada jauh di depan kursi. Geserlah 
sandaran ini hingga menempel ke kursi. 
Jika sandaran ini perlu diputar, klik 
IRotate| pada toolbar kiri. Lantas, klik 
sandaran tadi, lalu (EnterJ. Klik lagi pada 
bagian tengahnya, putar sedikit mouse 
Anda, lalu klik sekali. Lakukan hingga 
sesuai gambar contoh. 


“UD 


| 
Aa 
Pai 
Gi 
Pa 
2 
PE 
2 
El 
Is 
A 


NA OA 





LANGKAH 11 

Lihat gambar Anda dari atas, klik (Top 
View). Kotaki semua bagian pada gambar 
kursi Anda, lalu geser dengan (Movej| ke 
dekat meja. 


LANGKAH 12 


Kotaki lagi gambar kursi tadi, lalu klik 
(Array). Pada boks Array, klik opsi (Polar 
ArrayjJ. Lantas, klik tombol (Pick Center 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 

















Point) di samping isian “Center point:”. 
Sekarang, klik persis di tengah gambar 
meja. Pada boks Array, klik JOKJ. 


(“ Rectangular Array 


4 objects selected 
Center point: &: f2 5146 IE fe 6269 S| 


Method and values 
Method: 


| Total number of items & Angle to fill ba | 


Total number of items: 

















fa 
Angle to fil: fsso in | 
Angle between items: ro Ts 
#3 For angle to fill, a positive value specifies 
S7 counterclockwise rotation. A negative yalue 
Tp specifies clockwise rotation. 











Cancel $ | 
Preview « | 


More F | 
Help | 


IV Fotate items as copied 


Tambahkan Tanaman 


LANGKAH 1 

Untuk menambahkan tanaman, klik 
(Landscape New| pada toolbar Render. 
Pada boks Landscape New, pilih (Eastern 
Palmj| pada daftar “Library:”. Klik opsi 
(Crossing Faces) pada panel “Geometry” 
dan ubah “Height:” menjadi 2.5. Akhiri 
dengan (OKI. 


(& Polar Array Cs) Select an 


Render EH 
PE na Ga Ka 


Landscape New 


Duaking Aspen 
Road Sign 





Preview | 
(Single Face 
@ Crossing Faces JI “| 


Position « | 
Cancel | Help | ab) 


— Geometry —— 


Height: 













Iv View Aligned 
jennanan 





LANGKAH 2 

Letak pohon palem itu di kiri-bawah. 
Dengan bantuan (Movel, pindahkan 
gambar ini agak ke dalam. 





LANGKAH 3 
Biar pepak, tambahkan rerimbunan perdu 
di sekeliling gambar. Klik lagi (Landscape 
New). Lantas, pilih I(Bush#1), (Crossing 
Faces|, dan ubah “Height” menjadi 1. klik 
(OK). 


Dawn Redwood 
Eastern Palm 








Preview | 
Geomety -— 
(Single Face 
@ Crossing Faces AJI | 


Position « | 
Cancel | Help | 


Heioht: 





Iv View Aligned 





LANGKAH 4 

Perkecil perdu tadi. Klik gambar perdu, lalu 
klik (Scale) pada toolbar kiri. Klik di 
tengah perdu, lalu ketik 0.5. Pindah perdu 
ini ke dalam area gambar. 


3 
R 
aa 

A3 
El 
CI 
F 

| 

(ag 
oa 
La | 
r 
F 

ag 











Busxtl Layout? / 





PPA 
SA 
REI 
ng 
—— 








Bu HH LANGKAH 2 
Tampilkan gambar Anda dari samping- Membuat Lampu 
atas, klik ISE Isometric View). Klik LANGKAH 1 
taste gambar dinding tadi, lalu ICopyl. Klik Lengkapi taman Anda dengan lampu. 
(Paste), lalu aktifkan snap dengan Untuk tiangnya, klik (Cylinder) pada 
SG menekan (F3). Klik tepat pada ujung toolbar Solids, lalu klik di sembarang 
bawah gambar Anda. tempat. Tentukan diameternya, ketik d, 


o 


Agar taman Anda rimbun, salinlah perdu 
tadi. Klik gambar perdu, lantas (Copyl. 
Klik (PasteJ, lalu klik di mana Anda suka. 
Lakukan hal ini berulang-ulang hingga 
seperti contoh di sini. 


dk lalu 0.05. Untuk tingginya, ketik 1. 
LANGKAH 5 O gginy 


PO: DAJO1OMOOLSKS 
SS33LO4LAa. POC 









Command .eylinder 
Current vire frame density ISOLINES4 


pecifty height ot cylinder cr (Center ot other end): 1 
Cemara 











: LANGKAH 2 

F 1 aa TES | asa 1 Dengan (Zoom Windows, perbesar 
Membuat Dinding gambar pada tiang lampu. Buat bola 
LANGKAH 1 lampu menggunakan (Spherej pada 
Seperti membuat lantai, buatlah dinding. LANGKAH 3 foolbar Solids. Ketik .xy, lalu klik tepat 
Klik (Right ViewJ, lantas klik menu IDrawj Buat lagi satu dinding dengan perintah I3D pada tengah lingkaran tiang. Tentukan 
ISurfaces) (3D Facej. Secara berurut, Face), lalu klik tepi kanan gambar. Ketik ketinggian “Z” dengan nilai 1.1. Ketik 
ketiklah 0,0, @3-90, @5-0, @3--90, lalu  @0,0,3, lantas @-5,0,0, dan akhiri dengan  d, kemudian ketik 0.2 untuk 
(Enter). ketik @0,0,-3. Tekan (Enter) sekali lagi. diameternya. 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


r 


LAPORAN 








P'| 


Command:  sphere 

Current wire frame density: ISOLINES-4 
Specify center of sphere «0.0.05: .xy 
of (need £): 1.1 

Specify radius of sphere or (Dianeter): 
Specify dianeter: 0.2 

Command : 





Creates a three-dimensional solid sohere: SPHERE 


LANGKAH 3 

Pilih bola lampu dan tiangnya dengan cara 
mengotakinya. Lalu, salin lampu ini ke 
lokasi lainnya. 





.—— 


1 





ja" Pa," Pi An Pn Pi 
KN w74 mi Busi 1 23 
ate “4 Palf LA LA Pa stsny/P Ot 


£ 


NA $ 
Busa” si 
ls Pi 
Busi1l 
us 
“ 


Eu 2 — 


A3 


na 


Una" P, 
nikin nP alm 


TN d Fi 
An Pi 
Ha 


Aa ke P3 
b, Hirata 81 
Easter n/ Btn 
Busty 1 Busty : 5 ton Bon fi 
2, Pi £ , #£ 3 


“ 
PN 


“3 » 
MN NN 


Memberi Tekstur 


LANGKAH 1 


Biar tambah hidup, berilah tekstur pada 
gambar Anda. Sebelumnya, ubah sudut 
pandang gambar Anda. Klik menu (View| 
(3D OrbitJ, lalu klik-geser mouse pada 
area kerja. Jika sudah pas, tekan (Enter). 


.—, 


Pi De Tn Dek Ba PA aa aa mn ahad | 


diisi | 1 
IT Pa aa et Pora Toni Dese Dewaeson Modiy  enpa Iapdk Helo “ 
Oa "em ana Tove hk da Decor 
LL Bata Fajar. Ada 2 Work! RL Denda mn Ta Kendi da Aam -— ind 2 C d Ka — 
| G3 repot ” (fm taam 2) bgl. mm al (— nia Mia 
#5 Pr »| | 
Fan . 
dana Yana 
Wear 8 | Sa 
lini Was... | —. 
AG Are - NA 





HER: SO001O1MDOLSN 
Ina KERAP KA 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


as SENI 3D | 


shi Dan Budty#i 








LANGKAH 2 


Sekarang, klik (Materials) pada toolbar 
Render. Muncul boks Materials, klik 
(Materials Library) untuk menampilkan 
boks dialog Materials Library. 


Sel goa. #/aeg 
— Ihateras 














Materials: 
“GLOBAL” 


Modifv... | 
Duplicate... | 


New... 


| Standard” x | 


Detach « | 


Bp ACI... 


: & : 
— Seetc | By Layer... | 
OK | Cancel | Help | 


Preview | 
(Sphere "| 


3 


LANGKAH 3 

Pada bagian “Current Drawing”, pilih 
(WOOD - WHITE ASHJ, lalu klik (Preview). 
Ini material untuk warna kursi, jika Anda 
setuju, klik (xs-Import), lalu JOKJ untuk 






kembali ke boks Materials. 


Materials Library 
SP 


( Current Library — 


| render bd | 


x Current Drawing 


“GLOBAL 
WOOD - WHITE ASH 


WDOD - DARK RED 
WOOD - MED. ASH 
WOOD - TEAK 


Preview | 
| | Sphere “ | 


Ban SIN IN 











Open... | Save | 
— Puce | | Soveas.. | Save As... | 
Delete | 


AAA 
OK | Cancel | Help | 














— 





LANGKAH 4 

Anda bisa menambahkan tekstur sendiri, 
klik saja INew|. Pada boks selanjutnya, 
isikan nama tekstur pada isian “Material 
Name”. Lantas, klik (Find File...|. 
Berikutnya, cari file gambar Anda, boleh 
BMP, JPG, TGA, atau GIF. Jika sudah, klik 
(Open). 


Materials: 
“GLOBAL 
WOOD - WHITE ASH 


Modify... | 
Duplicate... | 











—w—D Standard” x 
Preview | 
| Sphere Ga | |. Mtschc | 
a Detach « | 


Materials Library... By ACI... 
—- Seetc | By Layer... | 


ok | Cancel | Hop | Oo 
LANGKAH 5 


Lihat hasil sementara dengan mengeklik 
(Preview). Jika puas, klik JOKJ. 














Hem Standard Material 


Yaa oo Jl AI 


sa 
PF BA Tlk IT Mio 
La man F3 
$ Prerea | 








PN TE 
2 Tes si 
TetAa Sera bar (ras ”—-j Sptere ta 


Bimap Berg 00) al As Adundiman.. | 
Ketune Erepmreawoan. indra | 


Hood | Heh | " 
LANGKAH 6 ia 


Kembali ke boks Materials, klik I(WOOD- 
WHITE ASHJ di sisi kiri. Lantas, klik 
(Attach «| dan boks tersebut tertutup 
untuk sementara. Klik gambar kursi satu 
per satu, lalu (Enter). Klik JOKJ pada boks 


Materials. TN 


Duplicate... | 


New... 


| Standard” x | 





(” Byrp Map 






Materials 


Materials: 

“GLOBAL 
BATU-BATA 
RUMPUT 

WOOD - WHITE ASH 


Preview | 
(Sphere "| 


Detach « | 
Materials Library... Bp ACI | 


Some oo | By Layer... | 


OK | Cancel | Help | 








LANGKAH 7 

Klik lagi IMaterials) pada toolbar Render. 
Kali ini, pilih tekstur lain, lalu fAttach «J. 
Pilih gambar lain sesuai tekstur Anda, lalu 
(Enter). Tutup boks Materials dengan 
mengeklik JOKJ lagi. Demikian seterusnya 
hingga semua gambar bertekstur, kecuali 
tanaman Anda. Sa 























Materials: 
Duplicate... | 
New... 

L (Standard "| 
Preview | 

Detach « | 

Pencahayaan 

LANGKAH 1 


Anda bisa mengatur pencahayaan ruang. 
Klik (Top ViewJj agar gambar terlihat dari 
atas. Lalu, klik (Lights) pada toolbar 
Render. Pada kotak dialog Lights, klik 
drop-down menu di samping tombol 
“New”, gulung ke bawah dan pilih “Distant 
Light”. Lantas, klik (New...J. 





- Ambient Light 
Intensity: 
KI II 
Color 
Redi ET) 
Green: — a 


Blue: 


Bg an Custom Color... | 


Select from 00 SeleetomaOl. | 





Point Light 
Distant Light 
ocalloOn... 




















Cancel | 


Help | 


LANGKAH 2 

Namai lampu pada kotak “Light Name?”, 
kemudian klik Sun Angle Calculator). 
Lantas, klik (Geographic Location). 
Muncul boks baru, pilih (Asia) pada menu 
drop-down sisi tengah. Lantas, klik salah 
satu kota pada peta di bawahnya. Jika 
sudah, klik JOKJ dan (OKI lagi. 


Modifv... | 








Geographic Location 





Canada 
Europe 
South America 


(asia 2 Hd w Mena Pp City 


Darwin Sustralia 





Latitude: 





Longitude: 














LANGKAH 3 

Pada boks Modify Distant Light, klik 
IModify «J. Lalu, klik pada tengah gambar 
Anda. Ketik .xy pada command prompt, 
lalu klik di luar gambar Anda. Ketik 5 untuk 
ketinggian cahaya. Kembali ke boks Modify 
Distant Light, klik JOKJ. 





FE GHBJOLOKDOG 
SC OLE Doo 


LANGKAH 4 

Kembali ke boks Lights, tepatnya pada 
bagian “Ambient Light”. Atur “Intensity” 
menjadi 0.5. Jika sudah, klik JOKJ. 





al 
AJ 
Ki 


bias. | (mistar liga” “Salsa Kikan Cola || 
haintossian: | (UN sasatanga. “| 


Ko) cal w| 





Render 
LANGKAH 1 


Waktunya melihat hasil. Klik menu (View| 
I3D orbitJ, lalu klik-tarik pointer hingga 
posisi gambar Anda terlihat jelas. Jika 


sudah, klik (Enter). O 


enakk JAE 











LANGKAH 2 

Lantas, klik (Render) pada toolbar Render. 
Pada boks yang muncul, ganti pilihan 
“Render Type” menjadi (Photo Raytracel). 


J 
o 


Bendering Type: 


| Render ad | 


Photo Real 
Scene to Render Deang pang 
“current view” 
ti |” Guery for Selections 
Iz Ere pw Wind 


P Skip Render Dialog 





Light Icon Scale: 
Smoothing Angle: 


LANGKAH 3 

Ubah opsi aktif pada menu drop-down 
“Destination” menjadi (Render Window). 
Akhiri dengan (Render|. 


olaeronsla. Av ae 


Render 


RBendering Type: 


(Photo Raptrace ng 


Scene to Render -s Procedure 





“current view” p 
Pan (” Guery for Selections 


(Crop Window 
(” Skip Render Dialog 





Light Icon Scale: 
Smoothing Angle: 


— Rendering Options 
Iv Smooth Shade 
I# Apply Materials 
|” Shadows : 
(7 Render Cache Colors : 32-bits 


(Viewport “| | 1:1 (Best) » | 


— Destination | Sub Sampling 
R en der Window 
4 Background... 








Mare Dptions 


More Options... | 


Fog/Depth Cue... 

















LANGKAH 4 

Jendela Render terbuka, lalu simpan 
gambar ini. Klik menu (File) (SaveJ, lantas 
namai file tersebut dan tentukan lokasi 
penyimpanannya. Sudahi dengan (OKI. 


Folders: 
di. Nedisi 79laporan 


Ed 
(5 Kerjaan 
(5 01-2004 
ES Edisi 79 
#3 Laporan 
bg 


File name: 


filustrasi. BMP 


Save file as type: Drives: 


(eMPs ( .bmp) "| '- d: DATA “| Network... | 


LANGKAH 5 

Perkecil jendela Render, klik tombol 
(Minimize). Kalau Anda ingin mengubah 
sudut pandang rendering, gantilah 
tampilan gambar lewat (3D OrbitJ. Lalu, 
klik (Renderj lagi. 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





LAPORAN 








pp N 4 N 
” N N N 
| ii 
| aa Tn | pp 
| | | ay 
N 4 / | | 
N $ M p | N 
N ” , N 
N ai an N 
N l ». — ” | 
| | | 
1 / l 
?.— » 2 
p & N £ 
PA i 
TM N | 
| 
| | 
| ! | 
N 4 
N ? HM N 
?. pp” N 
| 4 4 P— . » & 4 
| | M P M MN 3! 4 
.- Pr — 
4 TM N 
| I 1 
| | | & 
| | M 
N N | | 
n ho 
| N - 
| - aa » "- 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


SENI 





3D 














Rancang kastil yang menawan 
dengan aplikasi 3D gratisan. 


Malau tampilannya terkesan rumit, sebenarnya 
8 M Blender Publisher merupakan aplikasi 3D 
W M gratisan yang mengasyikkan dan ringan untuk 
NS dioperasikan. Anda bisa menjalankannya di 
Windows maupun Linux. Kami menjajalnya di 
Windows XP untuk membuat gambar kastil. Idenya sendiri 
terinspirasi dari praktik untuk pemula yang disediakan oleh 
situs www.blender3d.org. Anda bisa men-downloadBlender 
versi 2.25 yang kami gunakan ini dari www.blender 3d.com. 








Dari desktop, klik-dobel ikon Blender. 
Tampilan jendelanya memang terlihat 


sedikit rumit. Tenang saja, tekan tombol 


IXJ pada kibor, kemudian klik IERASE 
SELECTEDJ atau tekan (Enter) untuk 


menghilangkan kotak merah di tengah. 


(— 
Ubin aa ha Una Kama tama “1 Ternama IKU In 


AI beer eni an 
Sa 3 AAN F7 


Ai | ea Mosbotoh-imba-be KAN Ka ing maka aa La | 
ka Be PI KE 7 





Kita berada pada mode tampilan atas. 
Tekan (Spacebar| pada kibor, lantas pilih 
(ADDJ (Meshj |CircleJ. Tekan JOKJ pada 
pilihan 32 vertices. Sebuah lingkaran 
dengan 32 titik akan muncul. 





| sPI ane 
sCuhe 


Ar 
-Uvsphere 


Ic osphere 
2Cylinder 
sTube 















LANGKAH 3 

Pijit tombol (1) pada 
area numpad kibor 
untuk masuk ke mode 
tampilan depan. Tekan 
tombol (EJ, kemudian 
klik (Extrudej atau 
tekan (Enter). Geser 
mouse ke arah atas 
sambil menekan 
tombol (Ctri). Akhiri 
dengan klik. 


LANGKAH 4 

Kerucutkan bagian atasnya dengan 
menekan (SJ, dan geser mouse secara 
horizontal. Lihat parameter di kiri-bawah 
layar, sesudah angkanya O, klik mouse. 


da) 





Sizes UOUU Sizey: LOOO Sizez: O.000 


Isixlolm| 



























Biar praktik Anda dalam Blender lancar, 
pegang beberapa shortcut kibor berikut ini: 


IF1) membuka file 3D Blender 


IF3) menyimpan hasil kerja Anda 
dalam bentuk gambar 


IF11) membuka jendela render 
IF12) preview singkat hasil render 
ITabl| masuk/keluar mode edit 


(1), (2), (3) dan seterusnya 
membuka layer nomor tersebut 


(AJ — mengaktifkan/menonaktifkan 
seleksi untuk semua vertices pada suatu 
atau beberapa obyek 


IBJ selection tool. Untuk menyeleksi obyek 
IEJ — extrude 

IFJ fill Menghubungkan dua vertice 
yang terpisah 


IGJ grab. Tool untuk memindahkan obyek 
atau vertices 


IMJ move. Memindahkan suatu vertices 
atau obyek ke layer lain 


IPJ separate. Memisahkan suatu vertices 
dari kumpulannya 


IRI rotate. Memutar arah obyek 
ISI scale. Mengubah ukuran suatu obyek 


IXI menghapus obyek, vertices, atau 
permukaan 


IZ| solid view 

ISpacebar) memunculkan menu 
(Ctril - (Xl membuat dokumen baru 
(Shift) - IDI menyalin obyek 

(Shift) - IFJ — menghubungkan vertices 
pada suatu bidang 


Tombol-tombolarah menggerakkan 
vertices atau obyek yang terseleksi ke 
arah tertentu 


«Area Numpad- 

(71 - mode tampilan atas 

I11 mode tampilan depan 

51 mode tampilan perspektif 


(41, 181, I21, (61 — menggerakkan 
tampilan ke kiri, atas, kanan, bawah 








komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 











LANGKAH 5 
Lanjutkan dengan 
menekan JAJ untuk 
membebaskan 
seleksi. Tekan (BI, 
drag ke barisan 
node/vertices 
pada bagian bawah 
kerucut tersebut, 
dan akhiri dengan 
klik. Warna 
vertices tersebut 
berubah menjadi 
kuning. 


LANGKAH 6 
Tekan (BJ dua 
kali, sehingga 
pointer berubah 
bentuk menjadi 
lingkaran. Drag 
kembali ke 
barisan vertices 
yang sama, 
kemudian tekan 
(Esc|. Tekan (EJ 
(Enter), geser 
mouse ke arah 
dalam, hingga 
vertices kuning 





terlihat mengecil. 


Klik mouse. 


LANGKAH 7 
Tekan (EJ lagi dan 
(Enter). Tarik 
pointer ke arah 
bawah, sehingga 
bentuknya akan 
seperti pada 
gambar 7a. 
Lakukan extrude 
berulang-ulang agar 
hasilnya menjadi 
seperti gambar 7b. 


komputer 79 | 5 Mei 2004 











LANGKAH 8 
Zoomke arah 
puncak menara 
dengan menekan 
I-) pada area 
numpad, tepatnya 
ke bagian pada 
gambar 7a. 
Gunakan tombol 
(S1, 141, 161, 18) 
atau (21) untuk 
menyesuaikan 
tampilan. Tekan 
(Shift), tahan dan klik-kanan 8 buah 
vertices yang membatasi lapisan 
pertama-kedua dan kedua-ketiga (lihat 
gambar), sehingga terseleksi (warnanya 
berubah kuning). 


LANGKAH 9 
Tekan (X| dan 
pilih (Facesl|. 
Tindakan ini akan 
membuat lubang 
pada bentuk yang 
Anda buat. Coba 
tekan (Z) untuk 
melihatnya lebih 
jelas. Tekan (ZI 
lagi untuk 
mengembalikannya 
ke mode tampilan 
semula. 





LANGKAH 10 

Buat lubang pada lapis-lapis kecil 
berikutnya. Lubang-lubang itu merupakan 
jendela dari menara Anda. Extrude dan 
scale (tekan (EJ (Enter), lantas (SJ) 
bagian tengah menara ke arah samping 
luar, sehingga bentuk akhirnya akan 
seperti gambar 10a. Simpan dulu dengan 
mengeklik (File) (Save)|. Namai sesuka 
Anda. 





LANGKAH 11 
Kita akan 
menaikkan 
menara itu ke 
garis horizon. 
Tekan (11 pada 
area numpad, 
lantas (5) dan 
(Z1, sehingga 
tampilan menara 
kembali menjadi 
outline. Pencet 
IG), sehingga 
warna outline 
menara berubah 
putih. Gunakan 
tombol arah 
untuk 
menggerakkan 
gambar Anda ke 
garis horizon. 
Begitu sudah 
pada posisi yang 
pas, tekan 
(Enter). 


Benteng 





LANGKAH 1 

Keluarlah dari mode edit dengan menekan 
(Tabl, karena kita akan menambahkan 
obyek. Cara ini akan membuat obyek baru 
terpisah dari obyek pertama, sehingga 
memudahkan Anda mengeditnya. Letakkan 
kursor di dekat menara. Buat lingkaran 
dengan 32 vertices. Tekan (IS) dan tarik ke 
arah luar, sehingga besar lingkaran itu 
melebihi lingkar menara. 








LANGKAH 2 

Untuk menyesuaikan posisinya, seleksi 
semua vertices lingkaran baru, tekan (GJ 
dan gerakkan dengan mouse atau tombol 
panah. Begitu posisinya pas, extrude dan 
scale ke arah luar. Lakukan dua kali lagi, 
sehingga hasilnya akan seperti pada 
gambar yang kami buat ini. 


LANGKAH 3 


Tekan JAJ dua kali untuk menyeleksi 





seluruh vertices pada lingkaran-lingkaran “ 
tersebut, dan tekan (1) pada numpad LANGKAH 6 

untuk pindah ke mode tampilan depan. Extrude ke atas. Untuk melihat hasilnya 
Jika letak lingkaran berada di atas/bawah — tekan Izi. 


garis horizon, tarik saja ke garis horizon. 





LANGKAH 7 

Tekan JAI, seleksi empat node di 
sebelahnya, dan ulangi Langkah 6. Ulangi 
terus ke semua node teratas, sehingga 
hasilnya menjadi seperti ini. 





LANGKAH 8 

Pada titik yang akan Anda jadikan gerbang 
benteng, hubungkan dua tonjolan yang 
Anda buat di Langkah 7. Caranya, klik- 
kanan empat titik seperti pada gambar di 
sini sambil menekan (ShiftJ. Extrude ke 
atas, sehingga permukaannya rata dengan 
tonjolan tersebut. Lakukan hal yang sama 
pada empat titik di bagian depan. 


LANGKAH 4 
Kini, extrude dan scale ke arah atas. 
Lingkaran itu akan membentuk tembok. 





LANGKAH 5 

Tekan (AJ untuk membebaskan seluruh 
seleksi, sehingga warna vertices menjadi 
merah jambu semuanya. Masuk ke mode 
perspektif dengan menekan (5J pada 
numpad. Sambil menekan (ShiftJ, seleksi 
empat node teratas dari tembok tadi, 
seperti pada gambar di sini. 


7— -N 





komputer 


79 | 5 Mei 2004 


Benteng 


Kecil 





LANGKAH 9 
Pada ruas 
tengah bagian 
gerbang 
tersebut, klik- 
kanan empat 
node terluar 


pada bagian 

depan dan 

belakang. 

Tekan (XI pilih LANGKAH 1 
(Faces). Masuklah ke 
Permukaan mode tampilan 
pada titik-titik atas dengan 


menekan (7) 
pada numpad. 
Lantas tekan 
(Tabl. Buat 
lingkaran dengan 
14 vertices. 


tersebut akan 
terhapus. 






Extrude dan 
scale ke arah 
luar. 
LANGKAH 10 
Bagian dalam benteng LANGKAH 11 Naa 
itu terlihat kosong dan Hilangkan Lauk 
perlu diberi permukaan. permukaan di Maen 
Seleksilah empat node — bagian bawah kaga fat HA 
yang mestinya saling gerbang. Caranya, kemudian | 
berhubungan, kemudian seleksi semua Nania 
tekan (FJ. Lakukan hal node di situ dan En jan dana 
ini ke nodes lain di tekan IXJ, lantas 2 Aas Pan 
bagian dalam gerbang, pilih IFaces|. arae kendan 
hingga seluruh Simpan karya cnala kearah 
permukaannya tertutup Anda. dalam, hingga 
ba bentuknya 
sedikit 
mengerucut. 
Tekan (Enterl. 
LANGKAH 3 
Extrude lagi ke 
atas dan 


(Enter). Tekan 
(EJ (Enterj IS), 
dan geser 
mouse ke arah 
luar, sehingga 
bentuknya akan 
kembali melebar 
ke luar. 





komputer 79 | 5 Mei 2004 


LANGKAH 4 LANGKAH 9 
Extrude ke atas. Hasilnya seperti ini. 
Tekan JAI, 


kemudian masuk 
ke mode 
perspektif. Buat 
seleksi untuk 
empat node 
teratas dan 
extrude lagi. 





LANGKAH 7 
Tempatkan benteng kecil itu di atas 
benteng besar. - 





LANGKAH 10 

Dengan bekal pengetahuan yang sudah 
kami berikan sejak pertama tadi, lengkapi 
kastil Anda menjadi seperti ini. 


LANGKAH 5 
Hasilnya akan seperti gambar 5a. Ulangi 
sampai tampak seperti gambar 5b. 


» 





LANGKAH 8 

Salin benteng itu dengan menekan (ShiftJ 
ID), dan geser hasilnya ke tempat yang 
Anda tuju. (Enter) sesudahnya untuk 
memastikan lokasinya. Lakukan hal ini 
tujuh kali agar terdapat delapan benteng 
kecil di atas benteng besar. 





LANGKAH 6 

Perkecil ukurannya, karena kita akan 
menempatkannya di atas benteng 
besar. Caranya, masuk ke mode 
tampilan atas, lalu tekan |Tab)j. 
Tekan (SJ dan geser mouse hingga 
ukurannya mengecil. 





komputer 79 | 5 Mei 2004 


LAPORAN SENI 








| 
Pencahayaan 


Agar gambar muncul saat rendering, Anda 
memerlukan lampu untuk menerangi 
obyek. Jumlah lampunya sesuai kebutuhan 
lah, sehingga Anda mendapat gambar yang 
sesuai harapan. 


Cneea 


Ka 


an “1 
aa : | : 
Oh Fa 
| Tega Omg | yi 
2 





LANGKAH 1 

Masuklah ke menu pengaturan lampu 
dengan menekan tombol (F4) atau klik 
tombol (Lamp buttons| yang berada di 
bagian bawah layar. 











LANGKAH 2 “3s 
Tempatkan (Add View Game To 
kursor pada Ke 2 
lokasi lampu na 

yang Anda Sa 

inginkan. Bara 
Selanjutnya, klik Text 

(Addi (Lamp!. Metaball 

Sebuah lampu Empty 

akan muncul, : 

berikut menu Camera 
pengaturannya Lamp 

pada bagian 


bawah jendela. Fate 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





3D 








LANGKAH 3 

Atur posisinya dengan menekan (GJ, 
kemudian gunakan tombol panah atau 
mouse untuk memindahkannya. Pe 





LANGKAH 4 
Atur jenis lampu Anda dengan 
mengeklik salah satu tombol ini. 





LANGKAH 5 

Atur arah pencahayaannya dengan 
menekan (RJ. Geser mouse sehingga garis 
pencahayaan sampai pada titik yang tepat, 
lantas (Enter). Cek ketepatan arah sinar 
itu pada mode tampilan atas dan depan/ 
samping. 





LANGKAH 6 

Setel kekuatan cahayanya dengan 
menggeser-geser slider Energy. Warna 
cahaya juga bisa Anda atur melalui slider 
RGB di bawahnya. — 











LANGKAH 7 
Tombol yang ada di kanan-bawah layar ini 
juga bisa Anda manfaatkan. 








LANGKAH 8 

Untuk sementara, jangan dulu menambah 
lampu. Toh, Anda masih bisa mengatur 
pencahayaan setelah mewarnai tekstur 
obyek. 


AE TE 
Obyek 


Untuk mewarnai obyek, sebaiknya 
pisahkan obyek berdasarkan bagian- 
bagiannya. Kami melakukan pemisahan 
sebagai berikut: menara, atap menara, 
badan bangunan utama, atap bangunan 
utama, benteng, benteng kecil, lantai 
benteng dan jalan masuk, serta rumput. 
Caranya, seleksi bagian yang ingin Anda 
pisahkan. Tekan (PJ (Separatel. 
Selanjutnya, tekan (MJ dan tekan tombol 
angka untuk memindahkannya ke layer 
yang Anda maksud. 


LANGKAH 1 
Masuklah ke suatu layer 
dengan menekan tombol 
angkanya. Kemudian, 
tekan tombol (F5) atau 
klik (Material buttons|. 
Klik tombol seperti pada 
gambar 1a, lantas (ADD 
NEV). 


Pu Li Li Fl - Lu 





LANGKAH 2 

Tampilan jendela bawah akan berubah. 
Namai material yang akan Anda pakai 
ini dengan mengeklik tombol seperti 
pada gambar 2. 





LANGKAH 3 


Kita akan memilih tekstur untuk material 
baru ini. Tekan (F6J atau klik (Texture 














buttons|. Klik tombol seperti pada 
gambar 1a, lalu (ADD NEW). Klik 
Ilmagej (Load Image, dan cari lokasi 
file tekstur gambar yang Anda inginkan. 
Klik dan (LoadJ. Anda bisa memburu 
tekstur untuk praktik ini dari 
www.blender3d.org/ media/education/ 
guickstart/Texturing Castle.html. 





LANGKAH 4 


Namai tekstur tersebut, sama dengan 
nama materialnya. 





LANGKAH 5 

Kembali ke jendela Material dengan 
menekan (F5). Jendela preview-nya telah 
menampilkan tekstur yang Anda pilih 
barusan. Biar tekstur tersebut pas dengan 
bangunan yang Anda buat, Anda perlu 
sedikit pengaturan pada menu XYZ scale. 
Atur nilainya dan pilih juga opsi (Cube. 


9 
ofs” U.OOU 
ofts2 U.DOU 


size k k53 


size 5.4 
PL sizeZ 5.30 


5. 


3 Dimensions (tiga dimensi). Tampilan 
gambar yang tak datar karena mempunyai 
kedalaman, sehingga lebih hidup. 


Gambar digital yang tersusun 
atas pixel. Ketajaman gambar ini 
tergantung dari besarnya resolusi gambar 
tersebut. 


Proses memberi warna dan tekstur 
pada bentuk 3D, sehingga bentuknya 
terlihat lebih alami. Ada dua jenis mapping: 
texture map/color map dan surface map. 


Bahan yang dipakai untuk proses 
mapping obyek 3D. Biasanya berupa 
gambar atau foto berformat JPEG, BMP 
atau TIFF. 


Proses membentuk obyek 3 
dimensi (3D) dengan menggunakan tools 
tertentu. 


Titik. Dalam aplikasi 3D, node 
merupakan titik-titik pembentuk sebuah 
obyek 3D. Istilah node sendiri sering 
dipakai dalam aplikasi CAD. 


Titik. Sama dengan node. Istilah ini 
lebih sering dipakai pada aplikasi 3D untuk 
web. 


Proses untuk memproduksi gambar 
3D, sehingga gambar hasilnya tampak 
lebih nyata. 


Tool untuk memudahkan pemindahan 
posisi obyek secara tepat, tanpa harus 
mengetahui koordinat atau garis konstruksi 
gambar. Tool ini tersedia pada aplikasi 
AutoCAD. 


Titik. Lihat node. Aplikasi 3D animasi 
seperti 3ds max atau Maya biasa memakai 
istilah ini. 


Titik. Lihat node. Istilah ini biasa 
muncul dalam aplikasi 3D Blender 
Publisher. 





komputer 79 | 5 Mei 2004 














LAPORAN 3D 
b- LANGKAH 6 LANGKAH 9 LANGKAH 11 

Untuk mempermudah pengecekan, tekan Untuk memberi latar belakang langit. Bila perlu, tambahkan lampu dan 

(Shift) dan klik semua layertempat obyek — Klik (World buttons|. Atur warna langit tempatkan kamera pada posisi 

Anda berada. Lihat hasilnya dengan dari menu ini. yang tepat, agar gambar yang 

menekan (F12). Anda dapat sesuai harapan. Tekan 
LANGKAH 10 IF11) dua kali untuk melihat 

Tambahkan bintang dengan mengeklik jendela render. 


tombol (Enable Stars). 0 


DihFis at Ada View Game Tools (-ISCRscreenoo1 | xff - ISCE: IxlE: C VenFaM ObO-OLa0 Memasafak —ajhra LAI 











LANGKAH 7 

Anda mungkin juga perlu memindah- 
mindah posisi kamera agar tampilan lebih 
nyaman untuk pengecekan. 


Sa m Pein HH KI aa Het tj | la - An —ai 
IsIislelmisjleloIsIslelsIslam (-Iscei 





4G 
4 | 
(3) 


LANGKAH 8 

Lakukan rentetan langkah yang sama 
untuk menentukan material pada bagian 
obyek lainnya. Perhatikan, Anda perlu 
membuat material dan tekstur baru untuk PN 
setiap bagian yang Anda pisahkan. 























Untuk memajangnya sebagai 
wallpaper di PC, Anda perlu 
menyimpan gambar 3D kreasi Anda 
ini ke format JPEG. 





LANGKAH 1 

Klik tombol (Display buttons| atau LANGKAH 2 

tekan (F10J. Atur menu yang ada Tekan (F3) untuk langsung 

seperti gambar di sini. Dengan menyimpan. Namai gambar dan klik 
pengaturan ini, gambar akan (SAVE JPEG). Buka gambar hasilnya 


disimpan dalam format JPEG dengan melalui program penampil gambar 


Tw Faiat . 1 TT resolusi 1024 x 768 pixel. seperti ACD See. “ 
Size: 2000| 2 
noise: 0.000 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





Alat Gambar 





si Kecil 
Kembangkan bakat menggambar si 
kecil, hemat kertas dan cat. 

ajak ia menuangkan kreativitasnya 


1 dengan aplikasi Simple Paint. Tam- 
pilannya sederhana dan mudah untuk 
dimengerti anak seusianya. Fasilitas 
gambarnya pun lumayan kaya. Ambil 
langsung software berkapasitas 128 KB ini 
pada CD bonus edisi ini, atau download 


ika si kecil suka sekali menggambar, 





dari situs www.programming.de. EX 





LANGKAH Trovawioreo 


Software VAnak & edukasiNSimple 
Paint pada CD bonus. Klik-ganda file 
simplepaint.zip. Bila di PC Anda sudah 
ada aplikasi WinZip, maka aksi tadi 
akan membuat Winzip terbuka. Klik 
menu (Actions| (Extract | untuk 
membongkar file tersebut ke hard disk 
Anda. Pada boks dialog Extract, klik 
Peer ae ja 


a 


F, 
A 
& 





Sim am 


LANGKAH 2 Bukalah folder 


tempat penyimpanan bongkaran file .zip 
tadi melalui Windows Explorer. Klik- 
ganda file SimplePaint.exe, sehingga 
jendela Simple Paint terbuka. Tampilan 
utamanya ini menyerupai selembar 
kertas gambar dan sebuah kuas. 


LANGKAH 3 xoxarecamtux 


mulai menghiasi kertas gambarnya. 
Buat background-nya terlebih dahulu. 
Caranya, klik salah satu warna yang ada 
pada palet warna di sebelah kanan, 
kemudian klik tombol berlambang cat. 


LANG KAH 4 Mulailah melukis 


atau menggambar bentuk-bentuk yang 
diinginkan. Klik tombol berlambang 
kuas. Klik-tahan pada kertas kerja dan 
mulailah membuat bentuk yang diingin- 
kan. Untuk mengganti warna kuas, klik 
salah satu warna pada palet warna. 


Sei 





5) 
& 
- 
- 
@ 





Telkmnn em da 







EDISI 79 


33 Alat Gambar si Kecil 

34 Memoles Foto 

36 Mengubah Format 
Video 

38 Menyembunyikan 
Suara Asli 

40 Menghapus File 
dengan Otomatis 

41 Membongkar File 
ZIP 

42 Mengolah Lagu 

44 Menggonta-ganti 
Wallpaper 

46 Cara Gampang Bikin 
PDF 

48 Tip&Trik 


AMIA ISYE4LSNII 


LANGKAH 5... 


kecil lebih menarik, ia bisa 
menggunakan gambar-gambar yang 
sudah tersedia di aplikasi ini. Klik 
salah satu gambar tersebut, kemudian 
letakkan gambar sesuai keinginan. 


ra 
A 
& 
ae 
k51 
— 





LANGKAH 6...x 


membuat gambar baru lainnya, klik 
tombol berlambang penghapus, 
maka seluruh gambar yang sudah 
dibuat akan terhapus dan muncul 
kertas gambar yang baru lagi. 


4 





titan 1 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 






































Memoles 


Cara gampang bikin foto tambah oke. 


plikasi pengolah gambar digital 
memang cukup banyak. Tawaran 
kemampuannya pun bermacam- 
macam. Yang satu ini, VCW VicMan's 
Photo Editor, menjadi salah satu 
alternatif yang bisa Anda lirik. Selain 

gratisan, kemampuannya juga 
lumayan. Anda tinggal men- 
download-nya dari CD bonus 

komputerakt!f edisi ini atau dari 
www.vicman.net. 


LANGKAH 1 


Download dan klik-dobel 

file phedinst.exe. Ikuti 
wizard penginstalan yang 
muncul sampai selesai. 
Pada boks dialog terakhir, 
centang opsi (Launch VCW 
VicMan' s Photo Editor), lalu klik 


(Finish) untuk menjalankan aplikasi. LANGKAH2 
Selanjutnya akan 


muncul boks dialog INSTALL. Pilih 





AN Pb? ce? cun di og Micb” p3 ce? peda 


VCW VicMan's Photo Editor 


format gambar yang ingin Wind bamap AR) 
» - - A AA mpg ingat ID, 
Completing the VCW VicMan's diasosiasikan dengan aplikasi ini, 
Photo Editor Setup Wizard sehingga nantinya setiap file berformat 
Setup has finished instaling VCW VicMan's Photo Editor on tersebut akan selalu dibuka dengan 
your computer. The application may be launched by selecting 2 ANA 5 Open 
the installed icons. aplikasi ini. Klik For " 


Click Finish to exit Setup. 


Launch VCW VicMan's Photo Editor 


LANGKAH 3aromooam 


melalui menu (Start) TJAlI 
£ Dir “1 1 
Pregrans IMO lean ioe0 201 (bong ae 
T 7 ON ae se out db at Kb? pe pot 
Heatot| Ni YEN ee Mang s1 Poo 


mono 
LANGKAH 5 ic gambaryang 


Anda buka ukurannya melebihi 1.000 
@ Winamp Cg NCW VicMan's Photo Editor La pixel, maka akan muncul boks 


(BD WinRaR pemberitahuan. Klik (Cancel), maka 
& wnzp akan muncul pemberitahuan bahwa 
pegat ukuran gambar tersebut diturunkan 


i Adobe ImageReady 7.0 t ti 
@ Adobe Photoshop 7.0 secara Otomatis. 


IE Adobe Reader 6.0 


LANGKAH Ly cetanptnya, buka 


gambar yang akan diolah dengan 
mengeklik (File) (Open). Cari dan 
klik files gambar/foto kemudian klik 





(Pj) SuperCleaner 3 


IP) UMAX Button Manager 





INSTALL 


Associate with Photo Editor: 

Libmp TI tpom TI ser 
|ipg pgm i 
Tr .oif ppm 
P .pcx rgb 
| .png ra 
| Nasa re 
| .psp rpf 
“ pcd icb 
ai pcc 
AN am pdd 
pic 


5. 
VCW VicMam's Photo ... IX| 





Inage Was resized to 1000x750 


KG GG Ga aa 
KA Ga ia aa 


| tif 


(Open|. O ya, aplikasi ini mendukung | 
32 format gambar digital. 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 


LANGKAH 6 


Toolbar untuk 
mengolah gambar 
yang tersedia mirip 
dengan toolbar 
pada aplikasi image 
editor lainnya. Ada 
beragam tools, 
seperti kuas, pena, 
penghapus, 
penyeleksi, hingga 
warna. 





LANG KAH 1 Jika gambarterlalu 


besar untuk layar yang tersedia, Anda 
bisa mengeser-geser kotak dalam 
panel “Preview” untuk menentukan 
bagian gambar yang ingin ditampilkan. 


Optons 



















sesaer | 
HE JNILNASSAN | 
AAL LAAAALMAMAAAK | 


Pro version Plug-ins More Featur 


Stwlize, render $ fa 
ice, rend KA 5 
Transformations # clauds 


Trilinsar Fillers k 
Color k 
Moise removal 


Emboss 


Edge filters 


LANGKAH 8..com ono 


gambar ini juga menyediakan sejumlah 
efek yang menarik. Salah satu 
contohnya efek untuk membuat 
gambar tampil seperti sebuah tombol. 
Klik (Effects) IStylize, 
render| (Button|. 


LANGKAH 9 Pada boks Stylize 


to the button, pilih jenis tombol pada 
menu “Type of the button”. Setelahnya, 
geser slider untuk 
menentukan 
kedalaman efek 
3D-nya. Jika 
sudah, klik . " | 
(Or. | 


Stylize to the button 
Type of the button 


@ Pressed (O Not pressed 


Depth » 


Cancel 





LANGKAH 10.» 


memiliki sekitar 25 efek. Anda bisa 
mengaksesnya dari menu (Effects). 
Untuk mengatur pencahayaan, kontras, 
dan saturasi gambar, klik (Ef fects| 
(coeri 
Sense, 
brigthness, 
Conetasu | 
Atur gambar 
pada boks 
dialog yang 
muncul. 














Saturation 


Brightness 






Contrast « |» 


Fr 


pe 











LANGKAH 11 .ooroovia 


memanfaatkan tiga plug-in standar 
yang bisa diakses lewat menu (P1ug- 
ins|. Cobalah salah satu plug-in 
tersebut. Misalnya (Plug-ins| 
Ifarty' 5 Filter. 


More Features? 


ts Pro version Naiga 


about plug-ins 
Import plug-in 
Remove plug-in 


Faint Engine 





LANGKAH 1 Pada boks dialog 


yang muncul sesudahnya, pilih kategori 
efek yang ingin dipakai pada kotak 
isian paling kiri-atas. Setelahnya, pilih 
efek yang dipakai pada menu di 
samping kanannya. 


| Kartigtit al | Atmospherizer w | 


Aartistic 

karadients 

Patterng 

Warp 

Moize 

En-/Decrypt 

| Other 

Ba TE 
Inserk oi 

Erighthess 001 
Meenhanced version, visit 


LANGKAH 1 Fs Pan masih bisa 


mengolah efek-efek tersebut pada 

slider di bawahnya. Lihat tampilan 

hasilnya pada kotak preview di sisi 
kanan. Jika sudah, klik ( OKJ. 


Plugin G alase. com 


#tElue 

44 Green 
Red Mode 

Blue Mode 

Green Mode 

Invert 
Brightne:: 


Se MANA "2520 version, visi 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 

















Menguba 





Koleksi video Anda bisa diubah 
formatnya dengan lebih cepat da 
mudah. 


engelola banyak file 

memang merepotkan, 

apalagi kalau file tersebut 

adalah file video. Untuk mengonversi 
video ini menjadi format file yang 
diinginkan, Anda perlu banyak waktu. 
Maka persingkatlah cara itu dengan 
aplikasi VCDGear. Program ini dapat 
mengubah file video dari dan ke berbagai 
format, termasuk format DAT (VCD) 
menjadi file MPEG. Pengoperasiannya 
pun mudah dan cepat. Dapatkan aplikasi 
ini dari CD bonus edisi ini atau download 
dari www.vcdgear.com. KTI 


LANGKAH Lao. 


C:NProgram Files lewat Windows 
Explorer dan buatlah folder baru 
bernama VCDGear di dalamnya. Lalu, 
salin program vcdgear355.exe dari CD 
bonus edisi 79 ini ke folder baru 
tersebut. 





LANGKAH 2 Ekstraklah file 


vcdgear355.exe dengan cara 
mengeklik-dobel file tersebut. Jalankan 
VCDGear dengan mengeklik-ganda file 
vcdgear.exe. Tunggu hingga VCDGear 
terbuka. 






( YCDGear 












File Edit View Favorites Tools Help 


— ana TN 
(@ 23k "DO » | jp Search (2 Folders | EA 


Address ||) CProgram FilesiVCDGear 











Ga Gr, 


dadi Jep Oerogaa Panja 


Sameh | Fei Ea 


















Folders 
Cj Desktop 

EH 3 My Documents 

E 4 My Computer 

RH 8 314 Floppy (A1) 

5 “# Local Disk (C:) 

(Si Antivirus 

IS Documents and Settings 
(S3 My Documents 

(5) Program Files 

BH (X Adobe 

Fl (9) Internet Explorer 

BI (SS) Microsoft Office 









Zi 


(Ss vcdgear355 






















BH 











In 





emang Pi Cina Me 
#6 Mm . 






mai at Kira 







BH (9 Opera? 
(& Outlook Express 
aa) 
& 3 Wear Sa ang Pa 





EH (9 Windows Media Player 
(9 Windows NT 
FX) WinRAR 
(& Temp 
(9 WINDOWS 
EH (SS WuUTemp 
Ha DATA (D:) 
A CD Drive (FM 


Extract To: 























(Ai Outlook Express 
2 

(Gi Winamp 
(Di Windows Media 
Aj Windows NT 






Fl 









r Existing Files - Overwrite Mode 
(& Confirm (“Skip 








(“ Overwrite 








Created with PowerArchiver - http: #www. powerarchiver.com 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 


Format Video 









AMIN ISVELSNII 





LANGKAH Bani arwin 


setelan konversi file video Anda. Jika 
Anda ingin mengubah format VCD 
menjadi MPEG, ganti opsi “Extraction/ 
Convertion” menjadi (dat - » 
mpeg|. Jangan lupa, centangi pilihan 
MPR G Etos 


OP Ma 


rar (archive) -- cuefbin -- mpeg 
cuefbin -- mpeg 

cuesbin -- dat 

bin (disc image) -- mpeg 

tocbin -- mpeg 

raw (track imagel -- mpeg 








1 YCDGear v3.55 


SI CC GPa: | 


Ui 
| vedgear video-cd | logs | 
—Extraction / Conversion 


|aat - -x mpeg “| 





Ik Fix MPEG Errorsi 

"“ ignov 'ECD- MPEG Bumper 

|” FFix MPEG errors during processing 
(” Force Sector Write Size D 





(” SF Check Erchive first 
(” Enable Toast Output 














LANGKAH 4masisomie 


video Anda, klik (load), lantas cari 


file video berekstensi DAT. Anda boleh 
memilih lebih dari satu file, lho. 
Setelah itu, muncul boks konfirmasi 
penyimpanan file hasil jadi. Tentukan 
lokasinya, lalu (open). 





Seher tretive Hiret 
(” Enable Toast Output 


MAN E Ong DA” MAVSE OT PAT May SE igo 


Mada Dino anpang teen) 


LANGKAH Hui 


jendela Batch Processor di bawah 
program VCDGear. Lihat, di situ ada 
urutan perintah untuk mengubah video 
Anda. Klik (start) dan tunggu hingga 
proses konversi selesai. 


1? Batch Processor 
Batch List 


(Error Handling 

Stop Batch 4 Guery YES 
Stop Batch 4 Guery YES 
slop Sa : Wuery ea 


Load task project 
Load task project 


Load task project 


add task remove task da 


LANGKAH 6rso rotor 


MPEG ini bisa Anda ubah menjadi file 
CD image. Caranya, klik tombol 


Ivideo-cd) di kiri atas. 


it VCDGear y3.55 


HUCC (elsi AAK 


sodgear || video. 21 logz | 


videocD creation Method 


Impeg -x tocfbin|cd image) "| 


Kk weni  syeo (-VideoCl' options 


video Track Information 
Resolution : 
video Bitrate : 


LANGKAH 7 canipiiran 


“VideoCcD Creation Method” menjadi 
Impeg - ? cue/bin (cd imagel| 
agar CD image ini bisa dibaca oleh 
program pembakar VCD. Tapi, jika file 
ini akan dibakar di Linux, pakailah 
mpeg —toc/ban (ed image 





scdgear | | video-cd 


videocD Creation Method 


aa - Selesai ta mag "| 


Resolution : 
video Bitrate : 
Audio : 

Audio Eltrate : 


Image #: 


Total Playtime: | 
LANGKAH Ka 


bisa menambahkan daftar potongan 
video yang hendak dibuat menjadi file 
gambar. Di bagian “VideoCD Track 
List”, klik (add track). Lantas, pada 
boks yang muncul, cari dan masukkan 
file berektensi MPEG yang sudah Anda 
buat tadi. Anda boleh memasukkan 
lebih dari satu file, tapi semuanya 
harus berekstensi sama. 


(Parameters 
CADOCUME TsompLOCALSTAT emp3 
CADOCUME Trsony1LOCALS TT empi-200. 
CADOCU &5 5 1 Naba en aa 2 s aa, 
p 








—YideotCD Track List 


add track » removetrack | A'| Y | Iw | clear list | 
“Additional Citi Add video tracks to the Track List 
Track Pause: 5 


(“ Dont span (“ Tdmin (“ 60min 
IT Yes IV No 
(yes Iv No 














Into Separate Folders? 








LANGKAH 9 soon nervi 


dengan mengeklik (| save). Usai Anda 
namai, klik (start) dan tunggulah 
prosesnya. Gunakan program pembakar 
CD seperti Nero Burning untuk 
mengubah image ini menjadi VCD. 


CD image File sementara yang berisi 
informasi khusus. File ini bisa 
dikembalikan menjadi file aslinya. 
Image file biasa dipakai dalam proses 
pembakaran CD, VCD, atau DVD. 


MPEG Motion Picture Experts Group. 
Metode untuk mengompres/meringkas 
file video digital. MPEG-1 menghasilkan 
gambar sekelas video VHS. Kualitas 
gambar MPEG-2 mendekati DVD. 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 

















Menyem 
Suara Asli 





Buat lawan chatting Anda makin 
penasaran dengan mengganti 
suara Anda. 





asyikkan, jadi tidak sekadar tak- 
tik di kibor saja. Biar lebih seru, coba 
manfaatkan aplikasi AV Voice 
Changer Software Gold dari situs 
www.audio4fun.com. Aplikasi ini 
memungkinkan Anda untuk 
mengubah suara asli Anda ke 
berbagai jenis suara. Mulai dari 
suara anak kecil, wanita, pria, 
atau malah jadi nenek- 
nenek. Instal versi 
demonya jan CD bonus 

kali ini. DEK 


LANGKAH T..ov 


instalasi, masukkan nama dan alamat 
e-mail Anda pada boks yang tersedia. 
Kemudian, klik tombol (Click to 
subscribe). Pastikan komputer Anda 
sudah terhubung ke internet. 





"5 Audoslan : Help Us Help You Have hun Gel kooo Kap 

The pour dhsosang AV Wosoa Oewangat Soliwase God 3. SA - ha Wnapas (pnogaaan lor 
teakhmna vosa aihetalan, one and oi 

Tikan Chertes is eatune ari btedinnbad mettiori Bride opa dinar Ta days. Te ienteea th biak 

AA 

Plesetan pun ec at ioarunamaimad Ioi nenas. ara riba ag Wa ea nada bo pada Fian Hey 
“oat Mma : (dns 
“pur Ema | de soooteahon cor 


Iri amunuta aa Fieon Kang sadi ba 
dedbened to ypeaar eneadl imbepaa. 


Did you peti Dek botol thn Fto Kap | 
“Fa ane rogo lee dea anernbaer ol Awebesihan Domiandy We sal kasep you indombed al special offer, 
Other senang roduoti brd updatst. 


Advanced) Freguency Morpher and 
numerous 'f "and.effects. 


PANAS PONLIC 00 ang come in penbecang pour penang (We de na il nada. ani oi kesan 
Aang pengenaan lan Dai See our complete parenay pobuy 
Ship ee suebadilun om pasa hri 


Perindo al he abern Late | Buy Ful Version How | 


LANGKAH 2 coco 


kemudian akan ada pemberitahuan 
bahwa proses registrasi telah selesai. 
Klik (OKJ1. Selanjutnya bukalah e-mail 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 





icara langsung dengan teman 
chatting Anda memang meng- 


»- 
”. 
pu 





Thank you for being a member of Audio4fun Community! 


Your Free Key should be already delivered to the e-mail 
"deecoctayahoo.com"' Please get that number and come 


back here to enter by click on the "Click to enter the 
Free Kep" button. 





Anda. Cari dan buka pesan e-mail 
bersubyek “VCS GOLD 3.0 - Free 
key to remove time limitation” yang 
telah dikirim oleh Audio4fun 
Freekey. 


LANGKAH 3eomesamia 


link yang ada di bawah kalimat 
“Your Free Key: please open this 
link”. Jendela internet browser akan 
muncul membuka sebuah halaman 
web yang menunjukkan free key 
Anda. Catat angka tersebut, 
setelahnya balik lagi ke boks dialog 
Audio4fun - Help Us Help You Have 
Fun! Get Free Key! yang ada di 
langkah pertama tadi. 





unyikan 







AMIN ISVELSNI 


Vina" - Digital Talking Parrot -— the 


, AS a gift. Get it now at 





, do not hesitate to contact us at 


LANGKAH 4 Klik tombol 


(Click to enter the Free Keyl|. 
Masukkan free key tadi ke kotak yang 
muncul, lalu klik (OK). Nah, kini Anda 
bisa menggunakan aplikasi demo 
tersebut tanpa adanya batasan waktu. 





0 fantaelus Hiria UK Help Teu Hae Ns Get Eros EPA 


rr: Hota elabow bagA enbne melodi Na ui 
Se sesltie voice sheakion, online and offine 


Tikar Cosmes it Pesiane- Kid borres-nrahesd rat biar. at Ma enpiatan ada Ta dagii T Gs merebak has bina 
ia Ar en es mass id Fisa Kepi 


Pia ea an Gea aa anna ni Datar ane Saba done rn (edm ha aa res tep 


Your Maman (anne 
Your Emad (hencordiyahon.com 
ANA | Inaomnuts a oes Kepri ba 
Cash Iu auto oile | (elonerpel Un pena oma alan 
Kid yaa got UP Sk 9 Ig Free Kyi | 


"fa arab root antre ol Akudadihari Community Na al kaseg yoo iriboomnesd af spossiad offer. 
She Antang @nodkssti and spdatea 


Bada ml kli Na aa reni 04 lekang 
peronal inkanakon, Beside, you Lendot time Besiur complete petugey peobey 
gai pair 


toni ma al Uas ce lt 


Buy Ful Wanikan Har | 


2 Audiodfun - Help Us Help You Have Fun! 


Please make sure you submit a valid email to get a Free 
Ker IFyou got it, please enter here and click "OK 


(zeceei z 


The time Iimitaton will be remowedi 


Cancel | 
ea) 
LANGKAH5.... 


komputer Anda, lalu buka kembali 
aplikasi AV Voice Changer Software 
Gold (AV VCS Gold) dengan 
mengeklik (Start| I(Programs| 
(Voice Changer Software 
Geld KEY YES 5 Colak 


Pada boks dialog yang muncul, klik 
tombol (Remind Me Later)|. 





0 fodadlan - Help Wa Hsln Tou Has hum Get Fa Vani 


(PE) Axvokco Changer Sohmar Gold 1050 The Net Dancision Voice Changer Selimae 
Yadi rename Arlan ee change Mata Io ong ipeted 


Mat pebisnis wOkog, meses pitch moda timbae Kendil 2d gunting 
burded Oi Mono Den teen. pes wa mand bar Dara dam 


O AUDIOSFUN FEATURED: 
AV VOICE CHANGER SOFTWARE DIAMOND EDITION 


& ADVANCED FREOUENCY MORPHER AND NUMEROUS 
“MICKVOICES" AND EFFECTS. 


Ak bpo do rok place apesberi og Olga bo mecnopihore, using the headpihore is recommended. 


—poravemora | 


LANGKAH 6-.mowm- 


mirip dengan aplikasi pemutar audio 
umumnya kan? Pastikan spiker dan 
mikrofon sudah terpasang dan siap 
digunakan. Cobalah bicara di depan 
mikrofon, suara Anda berubah 
sesuai jenis suara yang dipilih 
secara acak oleh aplikasi ini. Pada 
versi full, Anda bisa memilih sendiri 
jenis suara yang keluar. 


— — sa UNkd Skak 


(lc CHAHSEA SOFA 


te) D 


ONOFF DUPLEx SKIHS 


LANGKAH 7 rearavara'tan 


Anda lebih meyakinkan, manfaatkan 
fasilitas Advanced Tune. Atur fasilitas 
ini dengan menggeser-geser bar di atas 
menu “ADVANCED TUNE”. 


Y saga, 


Wol CHAHSEA Sora 


PUPLEX 2 9 P3. 

. D1 Sioreo 

ur Dero into Full Version naa 
| Dao 


ONFOFF 


MORPHER 
5 - 


HICKHYVDICES 


2 
EFFECTS 


ODURANCEO TUME 


LANGKAH Ba belum puas, 


berbagai efek suara pun bisa Anda 
tambahkan dengan mengeklik menu 
(Effects), lalu pilih salah satu 
pilihan efek yang ada. 





. 8 
9 D 


DUPLEx SKIHS 


KANAK ANNANNNNN11 
TNI 


ONsOFF 


KANAANANNNANANNNAA1N11/ 


MORPHER 5g 
F - ii Tater disbortion 
Lightrir 


ke sai 


Ld 5 


PLAYER 
Pi 


TIME 


pECOroEr 


r Ds lb 
IN ig | Double 
2 AOVANCED TUNE Emptp Foom 


ara kr 


LANGKAH 9 Kalau hasilnya 


masih kurang bagus, coba klak-klik 
pada opsi (Stereol, I16 bitJ atau 
(44100 Hz| yang ada di bawah menu 
foerderi. 


LANGKAH 10... 


egualizer-nya bisa Anda munculkan/ 
hilangkan dengan mengeklik tombol 
(Egualizer). 


G—— MI II —— GI 


O 0 0 9 


DUPLEX SKINS HELP ORDER 
DO Stereo 


Convert vour Natan 1 
| 0 41003 


MORPHER 
Tg 100 # 
NG en T- & kawan 


RECORDER | EFFECTS 
P nia 


ON/OFF 


EDUARLIZER 












YG ———auaaA 


VOICE CHANGEN SOFTWARE 


ON/OFF DUPLEX SKINS HELP ORDER 


, ra) » 

& KANNANANNANNANNNAO00 Misa 
KANNANNNNANAANNNA000011 O 1eba 

Ta | & 44100 Hz 


MORPHER 


ROVANCEL TUNE 


CC #atakizer 


Bra 


soale T. - T. T 


LANGKAH 1 Lo.iwasonue 


setting untuk suara sudah Anda atur, 
buka dan jalankan aplikasi instant 
messenger yang biasa Anda gunakan. 
Mulailah mengobrol dengan suara 
“baru” Anda. 










Ph Indoeesiand — Obat 





jumat? jowo thun room OI setan, ge 
@ shandot 
GO seru ree13 

@ meri oke 7013 

CI teetun 

DI kem. boy161 

@ tommy. p32003 

Cc heyan ala 4 













char haze jamed the room 





sella yi2002 joamed lhe room 






3 left lte oom 





aZ niree CaYyanNT 
nrepet 123 left the room 
ekkndaover 1S 


adaangz xp jeanad the room 











rarakolo: r u 
okkadover: h1 ramz22 


srvoss RAN 


Login View Tools Help 
D & 1g 

Message Chat Mobile Add 
&3 Friends for - klubkoe 
W Friends 

2 2 

€3 nikita blue 

€3 nuky. look 
W Yahoo! Help 

(&! YahooHelper 








(@ Im Available - 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 























melindungi data penting Anda. 


umpukan file yang tak berguna bisa Anda hapus 
secara otomatis. Andalkan utility Eraser 3.51 untuk 
melakukannya. Aplikasi ini juga memiliki perlin- 
dungan agar data penting Anda tidak terhapus. Anda bisa 
penginstalnya 
www.tolvanen.com/eraser atau dari CD bonus edisi ini. 


men-download file 





LANGKAH Tanpa file 


eraser531.ZIP (750 KB) untuk 
mengurai isinya. Selanjutnya, klik-dobel 
file setup.exe hasil penguraian 
tersebut untuk menginstalnya. Aplikasi 
akan diinstal di folder C:NProgram 
FilesVEraser. Buka aplikasi itu melalui 
menu (Start| (Programs| 

(Eraser Sesi 





Install Lecaton 
Sebel Ue beban valen ayu era hee appletalarn Lo be retaled, 


OPingam Pie anseh 
Unta, | 


ebas tia kasat basa apploslion heorbeiabt #heonikd bee arid badkad 


PP Ines Shout 
(OA OA bat Mer Pinganssi 


LANGKAH 2comionve 


sederhana. Klik menu (File) 
Task|, maka boks dialog Task 
Properties muncul. Tentukan file yang 
akan dihapus secara otomatis oleh 
program Eraser. 


(New 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 


Menghapus File 
engan Otomatis 


Membersihkan komputer dengan cepat, sekaligus 





dari situs 





LANGKAH3... 


menu (Task) I(Runj| atau 

(IRun All) untuk 

menjalankan tugas yang telah 

Anda tetapkan. Setelah selesai, Anda 
bisa menyimpan laporan aksi aplikasi 
ini dengan mengeklik (Save As). 
Namai file berformat TXT tersebut. 


4 wiee 
Seng ea ang bni 


LANGKAH 4. vatame 


dengan mengeklik menu (File) 


(View Log). Notepad akan membuka 


file schedlog.txt itu. 


(3.3.59943.0) aterting. 

Ioe tank created (C:lespii. 

task (O1“Temp3. 

ble Foilire reshing task 
bara was nothing to “rasa. 
CO: “Isep. 
i Tbilore rapnhing task (Cc: 

1) ag notki ng TO Ora. 

| Oi Temp3 


aa aa ia ol ON oi 


| GEsIt1ngi 
task created (CD: : 
ob: Hasping task (D:s). 
59119: Jlsek fimished (Drs). 
1:39:06: Renoved & task (Dis. 
4: Ham task eraated (Clamp. 
ask (0: Tompi. 


aa Kai ana Ka Aa ak 


N 
Ba aa ii Kal Idi ilahi £ 
sa ai ai in aa ai ia aa dia ala dk ie da da 
Ga da ai Rb KD Pd 


4 
3 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
4g 
4 
4 









AMIN ISVELSNTI 


LANGKAH5 oo 


membersihkan file sampah di Recycle 
Bin dengan mengeklik-kanan ikon 
Recycle Bin, (Erase Recycle BinJ|. 
Berbeda dengan opsi | Empty 
Recycle Bin|, pada opsi ini setiap 
file yang dihapus dengan Eraser juga 
akan di-backup. 





Fm Fairing meanmulatn 


ba bea Yew ad Favolkar Toub Haa 


go. 9. hd 
Badai Up 




















Pokdarn 





3 im Dong 2 

SL Tuban 

20) SEKPETSAIAT 
' d ahasing 
FI Sup Lau 
(9 Siaei Value Iiloiinakan 

1 Catat | 
P1 Fits 


SN Core: 







Explore 
Upen 
Erase Rececle Bin 


Empty Recucle 


Paste 










t 53 menemui 
LI Mes Tokdar 






Delete 


Recycle Bin 
Overwriting... 


Erasing: 


EMRECYCLEDNDE481.JPG 
7 of 35 


Item: 
Pass: 








Vi Na NANMNAN 


Membongkar File ZIP 


Urai file ZIP agar kembali ke ukuran normal. 







anyak file di internet tersedia dalam format ZIP. File 
jenis ini biasanya merupakan hasil pemampatan 
beberapa file. Anda memerlukan aplikasi ekstraktor 
semacam Winzip untuk membongkar dan mengurai isinya 
satu per satu. Ini alternatif pembongkarnya: BigSpeed Zipper. 
Download aplikasi ini dari situs www.bigspeed.net atau dari 
CD bonus edisi kali ini. KIS 


LANGKAH 1 Instal aplikasi ini 


dengan mengeklik file bszipins.exe 
(777 KB). Aplikasi ini akan diinstal di 
lokasi C:NProgram FilesN BigSpeed 
Zipper. Begitu selesai, buka aplikasi ini 
melalui menu (Start) (Programs| 
IBigSpeed Zipper| (BigSpeed 
Zipper |. 








LANGKAH3 


Aplikasi ini juga bisa 
memadatkan file ke 
dalam format ZIP. 
Cari file yang akan 
dipadatkan, lalu klik 
tombol panah di 
antara kolom kiri dan kanan. Namai file 
ZIP tersebut dan klik (Save). Begitu 
1 muncul boks dialog Compression 
options, aturlah metode kompresinya, 
lalu klik (oKJ. 





AMIA ISYELSNII 





menggabungkan lagi file pecahan tadi, 
klikmenu (Tools) (Join files), 
sehingga terbuka boks dialog. Cari 
files pecahan tadi dengan tombol 
(Browse) pada kotak “Any of the 
source file”, lalu tentukan folder 
tujuan. Klik (Join), maka files 
pecahan akan menyatu menjadi file 
utuh lagi. 


FP Aroociste BigSpeed Zippesi alih, 2101 le 


PP beneluda Pig pe Pipa in Sai mana 
he Indlude Bigo pes Angen on Derklop 


em jas 





F f 
Ae ta 
Ollegragggi 
5 Ha 

Mi RI 


aa ga Kei Tb aa d AA 
KO ek Ho Ti renon sar Pa Ular ie Pm be De Poni Cai He 
Mo Denai 
Bu bnd 
Op Tadi 
ap Pom ingin 


LANGKAH 2.ocumooam 


terbuka, carilah file ZIP yang akan 
Anda ekstrak. Klik-dobel file ZIP 
tersebut, preview isinya akan muncul 
pada panel kanan. Untuk 
mengekstraknya, klik tombol 
(exseract "Ali files From the 
Zip package| (Extract the 


 Kiisai 
ba aa KP ') 
hm 2 


8 
EF. 
5: 


selected files) pada pembatas 
antarpanel. 


Tp eren bacan 
an Pe ar 


Pan ana Dasar 
EL 





aa 


—H— Tara | 





en Id Ce 


Menahan i Je ITO Die 





Memecah file 
berukuran besar ke 







ja) DISKI.ID 
E) Installation.tet 







8) sETUP:NI 


KD SE Size: 45312 
ha). It Modified: 1/18/97 11:53, 

















(Selected: 1 files). 45 





dalam beberapa file 

kecil juga bisa. Klik 

menu (Tools) (Split file). 
Carilah file yang akan dipecah dengan 
mengeklik (Browse) pada kotak 
“Source file”. Tentukan folder 
penyimpanannya, dan atur ukuran file 
pecahan tersebut. Lalu klik (Split). 


List of files to join 


IName Io Size| Modified 


2 files found! 


sen) Crea | 
an | 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 














Rekam suara sendiri atau comot 
dari CD, kemudian konversikan 
dan nikmati. 


atu lagi program olah suara yang 
bisa Anda coba. Namanya cukup 
panjang: Rosoft Audio Tools. 
Begitu menginstalnya, Anda akan 
mendapat empat program sekaligus: 
Audio Converter, Audio Recorder, CD 
Extractor, dan Media Player. Anda bisa 
merekam suara sendiri atau mengambil 
dari sumber lainnya (televisi, misalnya), 
mengeditnya, mengonversi ke format 
lain, lalu memutar hasilnya. Kami 
mempraktikkannya pada sistem operasi 
Windows XP. Saat mencoba di Windows 
98, beberapa kali komputer kami hang. 
Program ini ada pada CD bonus edisi ini, 
atau ambil saja dari situsnya: www.rosoft 
engineering.com. Lili: 





S 


LANGKAH 1 TA ingin 


men-download sendiri program tersebut 
dari situsnya. Buka Internet Explorer, 
masuk ke situs 
www.rosoftengineering.com, klik 
(Downloads) dan ikuti prosedurnya. 
Setelah selesai, jalankan proses 
penginstalannya. 


Rosoft MP3 Encoder 
Rosoft Enpu.. 


Ro Audio Tools 3 














Hi ai AL Ta lai Papa 


3 Register at  Plimus 


Sean Hanafi CI fasa Kentrair, Asheare Militan & 


Yoo are visitor bomber 


iince Aprilis 2001 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 





IYZ IHANAH AMIN :ISVELSNII 














LANG KAH 2 Setelah itu, buka 


program perekam suaranya dengan 
mengeklik (Start) (Programs| 
IRosoft Audio Tools| (Audio 
Recorder). Saat pertama kali 
membukanya, akan muncul boks 
informasi yang memberitahu bahwa 
opsinya sudah diatur dalam setelan 
standar. Klik (No) untuk 
mengubahnya. 







7 Alam Huta | 
Time Galn am Zat Do Auto Track | 
Min Tisek Lengih n——— 12 | Awtotiai | 
Haa Tisek Lergih ——3 Fdmin | Aom Haa 


Information 








The program was installed with default options, please 
take the time to enter output folder, file format and 

the devices you want to use. For information how to 

set the options just press the Help button in each form. 
If you skip this procedure the default options will be used. 






aa DOS Rp La Baba Sie 


LANGKAH 3umimoneotr 


folder output (penyimpanan file hasil), 
klik tombol eject. Pada boks General 
Options, arahkan mouse ke Output 
Folder, lalu pilih foldernya. Jika ingin 
membuat folder baru, tuliskan 
namanya, lalu klik (Create), dan 
(OK). Nama folder output akan muncul 
di bagian bawah Recorder. 











LANGKAH... 


merekam, Anda bisa mengatur noise, 
waktu, batas maksimal dan minimal 
panjang track. Geser-geser saja sliding 
bar-nya. Simpan pengaturan tersebut. 
Tulis namanya, lalu (Save). 


Tana Gala Ka 


ata (Auto Track | 
Han Track Lengih m0——— 12 LC Aoa | 





LANGKAH $esowanmicoron 


ke PC. Atau, jika ingin mengambil 
suara-suara dari televisi, Anda bisa 
hubungkan kabel audio dari /ine-out TV 
ke line-in PC Anda. Jika sudah beres, 
klik tombol bergambar bulatan merah 
untuk segera merekamnya. Klik 
(Stop! jika dirasa cukup. 


Tina Galn Jah Juga (Auto Tiack | 
Min Tiock Lengih 0——— 1 LD Auto Stan | 


Menu Pakde Or ala an aa 


LANGKAH 6x. -- 


untuk mencoba mendengarkan 
hasilnya. Untuk mengganti nama track, 
klik nomor atau nama track-nya. Tulis 
hama baru pada kotak kecil yang 
muncul, lalu klik (OK). 








Min Tiock Lengih T0o——— 14 
Haa Tosek Lorgih ——i— SPmin | Aom Haa | 





| 
Dau Pakde Ob lada anda 











LANGKAH 7 rearitartocan 


dengan tampilan program, Anda bisa 
mengaturnya sendiri. Klik (Options | 
(Font)j atau tombol bergambar huruf 
(AJ. Atur jenis huruf dan tebal/ 
tipisnya. Pilih juga warna background 
dan foreground-nya. Klik (OK). 


2 
ge 


Background Color IE 


Foreground Color A 





LANGKAH 8... 


langsung mengonversi file rekaman 
tersebut. Klik (MP3) (Convert 
Files to MP3). Aplikasi otomatis 
terhubung ke fasilitas Audio Converter. 
Untuk mengganti folder output, klik 
(Spertons | Output Tolderi, 
tentukan lokasinya, lalu (OK). Klik 
tombol (to MP3). Jika muncul 
pemberitahuan, ikuti prosedurnya. 


Pe Reses Aa. 
Tnket Cot Geber ep 
Dea? 


Dulpal Fokdar Dam 





























The program could not find the flle lama enc.dll 
fencoderj or the Me lame.exe fencoderdecoderj 


1) Press the download linde belas and yoo wd be directed ta 
download af a pp fe thet meludes the le, Dio not close before step 3 


Download lame encoder decoder here 


2) Open so Wendoss Folder by press the Peik belon 
Dio not close before step 3 


Open my Windows Folder 


3) Lamp or copy be bless Tam edi md nee io Yo 
Wmdovs Folder 


Close this Window 





LANGKAHG.coo 


program CD Extractor untuk bermain- 
main dengan CD audio Anda. Buka 
programnya dan masukkan CD-nya. Klik 
(Options) (General Options|. 
Beri centang (Egualizer)|, (Pitch), 
dan (Volume). Atur juga folder output- 
nya. Klik (OK) 


Rosoft CD Extractor General Optie. 


Ig Volume 
| Half Speed 


hg Egualizer 
Kej Pitch 


'e| Always save on exit 
“ 


Herer saye on exit 


Device type (ss 


(| Add artist to file name “In Folder 
| Add title to filename rel In Folder 
(add number to filename 


Pe) Hormal copy 1 Remove first sec. 
(JBurst copy 71 Remorye last sec. 
(Jitter correction 


LANGKAH 10..ion rc 


pada Pitch untuk mendapatkan suara 
melengking mirip Donald Bebek, atau 
turunkan untuk suara rendah. Coba 
mainkan salah satu lagu, pasti akan 
terdengar sangat lucu. Beri centang 
track lagu-lagu pilihan Anda, lalu klik 
tombol berwarna merah untuk 
merekam hasilnya. Sebelumnya, atur 
output ke format WAV atau MP3. 





ef Kesal 0D debet 
jan Input 


GA P3 at 








LANGKAH 1 Leo 


beberapa fitur menarik lainnya. Anda 
bisa menikmati hasil-hasil rekaman 
Anda itu dengan menggunakan Media 
Player yang tersedia. 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 











secara otomatis. 





www.nuonsoft.com. 9 


LANGKAH Ona 





bonus edisi 79 ke dalam drive CD-ROM. 


Telusuri folder 

SoftwareNDesktop Wallpaper CyclerN. 
Klik-ganda file 
WallpaperCycler 2.1 Setup.exe untuk 
menginstalnya. Klik (Next ») dan 
ikuti proses penginstalannya sampai 
selesai. 


ie' Setup - MuonSoft Wallpaper Cyclar 


Welcome to the MuonSott 
Wallpaper Cydler Setup Wizard 


Tee ea instal Muna Walpap Oper 2 dn janur 
Compakar 


Ia mecoomended Uh you euro aloe apps bela 
Pn 


Obok West to contress, or Cancel bo sdt Sebupi 


LANGKAH 2 rawosee 


selesai, klik (Finish). 


setu P- Huonsofi Wallpaper Cycler 


Completing the NuonSoft 
Wallpaper Cvder Setup Wizard 


Setup Tee hening irebalng Muna Oi WAapLApan Dera ian jpnitr 
SOMpUN Tihe sop4cobo mndgp og apyares hesid! bap meksc tra hua 


(arah Darat li eno Seetupi 


Ge Masa ena luan ot Wnpapat Duck Phat 


Gel Launeh Moon Wallpnps Cpeler 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 


Wallpaper 


Bikin tampilan wallpaper Anda semakin 
menarik dengan menggilir penampilannya 


osan dengan wallpaper diam! Variasikan 
sedikit koleksi wallpaper Anda dengan 
software Wallpaper Cycler. Anda bisa 

memilih gambar yang setema dalam kategori 
yang sama dan mengeditnya. Software 
berkapasitas 2,1 MB ini bisa Anda instal dari 


CD bonus Tere kali ini, atau download dari situs 


LANGKAH For. 












jala Programs N INyons ore | 


Iwallpaper Cycler| 
(Wallpaper Cycler)| untuk 
membuka aplikasi ini. 





LANGKAH 4..icarya 


terbuka. Masih kosong kan? Itu 
karena kita memang belum 
melakukan apa-apa di dalamnya. 


ip LI 


Laga 





LANGKAH5...u 


kategori baru dengan mengeklik 
menu (Categories| (Add 
Category...|. Setelah muncul 
boks dialog Add/Edit Wallpaper 
Category, namai kategori baru 
tersebut dan klik (OK). 


AMIN TISYVE LSI 


File Inages NS Tools Help 


0 4 PIN 


Information 
Preview 


Enable All Categories 
Disable All Categories 





Add/Edit Wallpaper Category 


Add Or Edit Category 
Change the settings of this category. 


Category name: Bunga-bunga dimana-mana 


Description: Gunakan wallpaper ini untuk mempercantik tampilan PC 


Select a predefined image for this category: 


ai Tu ht 


Flowers 3 Flowers 4 Flowers 5 


Or enter the location of a custom image: 


(Limit use of this category to following time range: 





Mar 


LANGKAH 6m. 


wallpaper koleksi Anda ke 
dalam kategori tersebut. 
Caranya, klik menu | Images | 
(Add Images...). Pilih gambar 
untuk wallpaper Anda pada 
boks dialog Add Images To 
Wallpaper List. O ya, satu hal 
yang harus Anda ketahui, 
software ini hanya mendukung 





gambar-gambar berformat 
BMP, DIB, GIF, JPG, JPEG saja. 
Klik (Open). 


Categories Tools Help 


Find Inages on the Web 


Sort Images Alphabetically 
Find Duplicate Images... 


Find Mon Existing Images... 


bel Ocu 3 


“3 


Kp Damputai 


si 
up Meanork 


LANGKAH 7 .oaraton 


memperlihatkan gambar yang Anda 
masukkan dalam kategori tadi. Untuk 
menambah gambar dalam kategori ini, 
ulangi Langkah 6. 





(9 Wallpaper Cpcler 41 » Unttilad " 
Pe Ai Cagar Too Heh 
Oku AA Terart H 


nara 


LAN NE Nai 


Inanga Effect 


mading no Hesghb WOL 


Mika Sesliirik an Batagor Dar 


tepi Ima (ee | 


Ai Memesan 


dede ind Ubur Wi eng 


LANGKAH 8...moman 


gambar, tentukan posisinya saat 
muncul di desktop nanti. Atur 
melalui menu “Tilling Settings”. 
Ada 3 pilihan, yaitu (Center), 
(Stretch), (Tile). Pilih salah 
satunya. Anda juga bisa 
memberikan variasi warna latar 
pada wallpaper, caranya dengan 
memilih opsi background melalui 
menu “Background Color”. Pilih 
warna yang diinginkan dari list 
yang tersedia. 





File” Inages Tools Help 


Demanaoex 


Information 
Preview 


Categories 


width: 800 Height: 600 


Background Color 


Tiling Settings 


Center 


1Stretch . 
Tile 
Uresi Koleksi si imuetzibunga lili.ipg 


Information 
Preview 


width: 300 Height: s00 


Tiling Settings Background Color 


(ertr 


Use Default Color 






































Full Filename 
na 3 | 
NNNNONON 
NEON 
(NON 2 NN 


More cColors., 


LANGKAH 9...ove 


pada kategori ini lebih dari satu, 
atur delay (waktu tunda) 
penampilan antargambar. Klik 
menu (Tools| (Options... |. 
Pada boks dialog Settings, 
tentukan waktu tundanya, 
kemudian klik (OK). 


Dont Change color 











File Images Categories NE Help 


Ocd BI | Ip Start Cycing 
Information 


Preview 


Next Wallpaper Ctrl-FS 


No file sele 


Restart Cycling 


Refresh Current Wallpaper 


Set No Wallpaper 


Set Your Default Color 


Tiling Settings 


Show Display Properties... 


ketallpaper Cecler Selling 
Setan hem Walpapen Lee dead opo bela Malaga 


Cyekny Seting | General 
3 Ge Cwe Wuih itaes Prolog dear bumbu Mendung 
1s 2 in seconda 


O dara 00 ar 00 manula 15 sontak 
Meoneernban (tinta hasbemsan salon 


Cieee at 124 Incar Poresathi 


G0 Pap und Wen gek 





ok Jl Cancel 


LANGKAH10.... 


mengaktifkan pengaturan yang sudah 
Anda lakukan, klik menu (Start 
Cycling|. Wallpaper muncul dan 
berubah setiap waktu yang sudah Anda 
tentukan. Untuk menghentikan animasi 
wallpaper pada desktop Anda, klik 
menu (Stop Cycling|. 


& Wallpaper Cycler 2.1 - Untitled “ 


File Images Categories Tools Help 


Oki OnUODeXAan KN 


ID Wallpaper Cycler A1 Unditbed " 
| Fe Dres Cobepore Too He 


Dek Mile zt ae (Na Be 


LANGKAH 11.ooantoocor 


yang sudah Anda buat dengan 
mengeklik menu (File) (Save 
Isl 


aga Eat 
PA ea ai Gemaga Dir A01 Tema 
IE aa and beng Di IE AN 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 











Cara Gampan 


Bikin PDF 


Mengubah dokumen ke format 
PDF dengan cara mudah. 


aaf, Primo yang satu ini bu- 
kan nama orang. Ini adalah 
software untuk mengubah 


dokumen atau gambar ke format 
PDF. Software ini berlaku bak printer 
virtual, bukan menghasilkan cetak- 
an tapi dokumen PDF. Ambil software 
ini dari CD bonus edisi 79 atau 
download dari www.primopdf.com. 


LANGKAH Tana file 


primosetup.exe dari CD bonus edisi ini 
untuk memulai penginstalan. Ikuti 
wizard proses penginstalan sampai 
selesai. 








primosetup.exe 


LANGKAH 2 Di jendela terakhir 


wizard, klik (Finish) untuk menyu- 
dahinya. Jangan bingung jika setelah 
diinstal tidak ada ikon shortcut 
aplikasi ini pada menu Start. Soalnya, 
aplikasi ini akan berlaku sebagai 
printer virtual. 





Primebor  Iedalohkeld Wirard 
Pe Sara Fi 


LANGKAH 3 Jika Anda ingin 


lihat file EXE-nya, buka Windows 
Explorer, lalu buka direktori 
C:NProgram FilesNactivepdfNPrimoPDF. 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 





IV Na NAN 


»- 
”. 


0 Frogram PierecisepdPiPrimoPof 
HH 

sa Pres an Pilar La 
in 

OI Aombra 
Al Ol MD Ooyttarra 

LI sonepdf 

YO Primortif 


HO Dender Keurdabah 
Dl ( CoborireWumbers 
BI (ee) Common Files 
BH (L COMEXANAT 
DO) Toar 
Hd CA cad 
2 (ear 
PD 


Na 


LANGKAH Lp saebita 


dokumen yang ingin Anda jadikan PDF. 
Bisa berupa dokumen Microsoft Office, 
gambar, sampai e-mail. Jika sudah 
dibuka, untuk memulai mem-PDF- 
kannya klik (File) (Print) atau 
(Ceria Pk 


| sega 


| Us adi 
Lk Deruperahi putra pang sial... 
EK Repoba.. inoaklili Ma. rif 
Dasar Tulisan, Jiofosa FO 
JeegA- et.e 











AMIN ISVELSNII 


Properties | 


Pang Printer | 


Manual duglex 


NA 
f A Canan 00SP 
Ta, 


. 
1 
£ Far Macrine 
IR 
medbyi 5 HP Laser Jet 1200 Series POLK-2 
T : 
EA Merosaft Office Document Inaga Writer 


| — Peni to Ne 
| 


Aan 
- 
£ 


LANGKAH 5 Dalam boks dialog 


Print, pada menu drop-down “Name:”, 
pilih opsi (PrimoPDF)J. 


#? PrimoPDF Document Properties 
| Layout | Paper/Guality 


Onientation 

@ Portrait 

(0 Landscape N 
(O Rotated Landscape 


Page Order 


@ Front to Back 
(O Back to Front 


Pages Per Sheet: | 1 


LANGKAH Boi 


tombol (Properties |. Klik tab 
(|Layout)|. Pada menu “Orientation”, 
tentukan arah posisi dokumen. 





? PrimoPDF Document Properties 
Layout | Paper/Guality 
| 


Tray Selection 


Paper Source: | Automatically Select 


Color 


.“ 
@S| O Black & White 


2) @ Color 
| 


LANGKAH 7 rnctao e-ce: 


Ouality)|. Pada menu “Paper 
Source”, pilih (Automatically 
Select |. Tentukan warna hasil 
dokumen PDF pada menu “Color”. 


PrimoPDF Advanced Options 





8, PrimoPDF Advanced Document Settings 
- Lg Paper/Output 
Paper Size: | Letter 
Copy Count: | 6) 11 x 4711 x17) 
5 Itu) Graphic A22” x 3G" 
Print Guality: | (5) 24" x 108" 
Gg 9 Image Color N 5) 24" x 4g" 
ICM Met "x 60" 
ICM Inter) (5) 24" x 72" 
Scaling: 100 4 
TrueType For — 
dik Document Option| (- 
Advanced Prif Is 
GE &, PostScript OP (5 











EJ A3I297mm x 420mmJ 


LANGKAH &...oorva ane 


bisa mengeklik tombol (Advanced) 
untuk mengelola opsi lanjutan. Jika 
ingin mengatur ukuran dokumen PDF, 
klik menu drop-down “Paper Size:”. 








PrimoPDF Advanced Options 





8, PrimoPDF Advanced Document Settings 
B Leg Paper/Output 
Paper Size: Letter 
Copy Count: 1 Copy 
- In) Graphic 
Print Ouality: | #00dpi 
G 9 Image Color Management 
ICM Method: ICM Disabled 
ICM Intent: Pictures 


Scaling: 100 


TrueType Font: Substitute with Device Font 
G ika Document Options 
Advanced Printing Features: Enabled 
H-8, PostScript Options 














LANGKAH Dartusies 


cetak PDF pada menu “Print 
Ouality:”. Atur “Scaling” pada 
posisi (1008). Kalau sudah, klik 
KO MO 


LANGKAH 10... 


siap diubah menjadi PDF, klik 
tombol (OK) pada boks dialog 


Print. Jendela aplikasi PrimoPDF 
terbuka. 


"Output Setting 


@ For screen @ For print 


AN 


Brought to you by WactivePDF 


Copyright & 2003, activ 
actveP OF, Ine. The active 
ara trademarks of aotivaf 


LANGKAH11.. 


(Browse) untuk menentukan 
folder penyimpanan file PDF. Beri 
nama file pada kotak isian “File 
name:”. Tentukan folder simpan, 
lalu klik (Save). 


no. All Rigiis Reserved. "ACTIVEPDEF" Is a regpstored 


4 Irademark ot 
090, "PrimoPDF”, "Ws Everybody's PD" 


and MM actveP OF produot names 





BS Adobe Reader - (Output. pdf) 
TE Ab EL Yee Documeni Took Widew Help 


FA oren PM Saventore (5 Pri (AL Gani Aj Search 


Ta ri 








Save in: €) Desktop 


(Ar My Documents ix) txt 

| 4 My Computer “5 hu.pdf 
“ My Network Places 

(cd bonus 

I£| ikon 


9 rayka 
Cancel 


LANGKAH T2.evonisa 


PrimoPDF, klik opsi (For screen| 
pada Output Setting, Klik (OK). 





File name: (um Jut.pdf 


as type: (PDF Files (“ pdf) x 





“Output Setting 


| O For screen @ For print 


Brought to you by KY) actvePDF 


Depyaght & 203 activeOF, Ino, All Rigita Reserved. "ACTIVEPDF" is & ragjstored 
botiveP' OF, Ir ve activePDF logo ““PrimoPDF 
we trademar ad ol aotin vep -DE Ine 


Irademark 1 
Ka Everybody's POE-" and M8 activePOF product namu 


LANGKAH 13... 


menampilkan dokumen PDF, Anda perlu 
aplikasi Acrobat Reader. Bila aplikasi 
itu memang sudah terinstal di PC, 
maka setelah proses pengubahan 
selesai, hasilnya akan otomatis tampil 
dalam Acrobat Reader. 





al 


Bila z 


Sar adas PO fila 


YUK KUMPUL LAGI... D1 AGARA REUKI II SMU PEMUDA 
HARAPAN BANGSA & MEGARA, ANGKATAN 95-98. 
AGARA REUNI AKAN DIADAKAN DI VILLA 

PUNGAK JAYA WIWAHA, TANGGAL 21-09-2004. 


Esa il 





komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 





“Langkah-langkah ":£ 








Flashget 1.50 Opera 7.11 


Otomatis Mati Mengatur Tampilan 
Men-download file yang besar kadang begitu lama, Jendela Browser 


Dana sngt Ga ea KEL PU MLS GL Ny RA : Menjelajah ke banyak situs kadang membingungkan juga. 
Capek, mendingan tidur deh. Supaya hemat pulsa, coba klik Anda harus klak-klik tab setiap jendela untuk pindah dari 


Tools) pada jendela FlashGet dan pilih (Shut Down satu jendela ke jendela lainnya. Ada cara mudah untuk 
When Donej. Dengan cara ini, maka begitu proses mengatasinya. Coba klik (window) (Tile 


download selesai, FlashGet otomatis akan memutuskan horizontally) atau (Tile vertically), maka seluruh 


koneksi PC dengan internet, dan sesudahnya langsung jendela yang Anda buka akan tampil dalam kotak-kotak 
mematikan komputer. kecil. Anda bisa lebih mudah memantau setiap jendela. 


der tai Tentu ada Opa 


Iu ee Kan kai Hd Wee Fb 


462» 0tx- hauamPuAlI 5 


par ja ko) 


jt Help 


connect/Disconnect 


Wonder: tetarlak Trat. (EYE) (ayakan Memuukinesmaoni - (C3 (2x) (1 panejihnmtangap oo — | (oc| 
wJ3k 


Site Explorer 

Shut Down When Done 
Hang Up When Done 
Speed Limit Mode 


Download Fules... 


cal Info) em 
TA 


Save as default 
Default Download Properties... Al-Ctrl-o 
Sptions... Alt 








di. TINGGAL SAJA. Tak perlu ditunggui, atur FlashGet untuk 
mematikan sendiri PC Anda setelah proses download kelar. Ak. SEKALIGUS. Pantau setiap jendela pada Opera dengan cara seperti ini. 


Microsoft Outlook 2003 


Menandai P mail Ways to Organize Inbox 
T X 
d e nga In Wa m a Ye Lanaraters | @ Color messages | from “ | |CNET News.com | in | Red “ | 


Fe Using Folders 2 | 
Menyortir ratusan e-mail yang masuk ke mailbox @ Showmessages sentonlytomein Blue )”w/( Tumon ) 


Anda pasti membutuhkan waktu. Biar lebih mudah, aa Be aa Ba an ana ka Bk aneka bi 
tandai e-mail yang ingin Anda baca terlebih dulu 

dengan warna tertentu, misalnya tandai e-mail dari 

Pak Bos dengan warna merah. Tinggal klik e-mail 

yang ingin Anda tandai, kemudian klik (Tools| Arranged By: Date Newest on top 
(Organizej. Pada kotak Ways to Organize Inbox, HI Today 

klik (Using Colors). Tentukan warna yang Anda "Ak AndykomputeraktIf”—”——————— H4OPM 
inginkan pada baris “Color Messages”, kemudian Pe ana " 
(Apply Color). Nanti, setiap e-mail Pak Bos SO CNET | STRATEGY & INSIGHT 
yang masuk akan berwarna merah. 








STRATEGY & INSIGHT: Jobs to Glaser: £ 
A CNET News.com (CNET Networks Me 
Extra line breaks in this message were removed, 


To: pramana@gramedia-majalah.com 


A. WARNAI. Dengan begini, tak ada lagi e-mail dari Pak Bos yang terlewat. 





BANNER LG 


komputeraktIf 79 | 5 Mei 2004 











LAPORAN 


antapan | 
Mengenyangkan AN 


Potretlah buah-buahan dan bikin bentuk tiruannya di PC. 











SENI 3D 1 











embentuk buah pisang 3D ternyata gampang saja. Ambil foto yang 
kami sertakan pada CD bonus atau potret sendiri pisang yang Anda 
beli, kemudian scan ke dalam PC. Dari foto tersebut lah kita akan 
merancang pisang tiruan menggunakan bentuk dasar poligon. 
Dengan teknik serupa, Anda bisa membuat bentuk ragam buah lainnya. Kzl 








LANGKAH 2 
Dari boks dialog Viewport Background, 
klik tombol fFilesJ, sehingga muncul 
boks dialog Select Background Image. 
Cari lokasi file foto pisang.jpg pada CD 
bonus, lalu klik YOpen|. 


Select Background Image 


DALAPORAN'Bahan Latihan 


Menggunakan ca Toe Cm Geun Master Obaracter Aranaben Graph Edtors Benderng Cuilome MAXScot He | cangkir 


Gambar Mma Panen EL tua IP SAEY aset Pong 
Karna MAUT sa 
Background Pr 





LANGKAH 1 Ea aa 
Setelah program 3ds max 
terbuka, akan terlihat empat 
default viewport. Top, Left, 








Front, dan Perspective. .aioseitomtore Taun Lan | Sama 

Aktifkan Top Viewport dengan bobo -— Fe ga 
mengeklik kotaknya. con an 
Berikutnya, klik menu Me 5 

(Views| (Viewport 

Background...) atau tekan | mm Ea 

tombol (AIt « (B1. | Aa masam 20U8 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


b- 








LAPORAN 








TOMBOL & MENU 


Agar Anda mudah mempraktikkan panduan dengan aplikasi 3ds max, kenali dulu 
beragam tombol pentingnya berikut ini. 


Menu Bar menu Windows 
standar yang terletak pada 
layar bagian atas 


Align untuk menempatkan 
obyek pada obyek lain 
dengan acuan tertentu. Ada 
empat jenis align: Normal 
Align, Place Highlight, Align 
Camera, dan Align to View 


Grid berupa garis 
bantuan yang 
digunakan untuk 
membantu 
pembuatan dan 
penempatan obyek 


Viewport merupakan 
sarana untuk melihat 
obyek dari berbagai sudut 
pandang. Saat pertama 
program terbuka, akan 
tampil empat default 
viewport: Top, Front, Left, 
dan Perspective. 
Viewport yang aktif 
frame-nya berwarna 
kuning 





terjadi kesalahan 


Link Tools menghubungkan atau memutus 
koneksi obyek. Terdiri dari tiga tombol: 
Select and Link, Unlink Selection, dan 


Bind to Space Warp 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








Undo Redo mengulang perintah ke 
belakang atau ke depan apabila 







Material Editor untuk membuat dan 
menerapkan material pada permukaan 
obyek. Bisa pula dipanggil dengan 
memakai tombol (MJ 


Rendering Tools terdiri dari tombol 
Render Scene, Guick Render, dan Render 
Type. Guick Render dibagi dua: Draft dan 
Production 


Command Panel terdiri dari enam tombol 
atau tab, Create, Modify, Hierarchy, 
Motion, Display, dan Utilities 







0 Haw | Cone | 
Sphere | GeoSphere | 
Cwllnder | Tube | 
Tarus | Pyramid | 
Teapot | Flane | | 


(Name and Color 


Bos Tw 


Object Categories obyek yang terdapat 
di bawah tombol Command Panel 





Command Panel Rollout menu berisi 
perintah yang bisa ditutup dan dibuka 
secara cepat. Ada dua jenis rollout: 


(” Cube ta Bow Object Type dan Name and Color 


Length:(T72179 «| 
Wwidth:fE3.874 «| 


H maja Rr jai LB 3 





Viewport Navigation Controls tombol 
pengontrol navigasi Viewport yang 
terletak di pojok kanan-bawah jendela 
utama 3ds max. Terdiri dari Zoom, Zoom 
All, Zoom Extent, Zoom Extent All, 
Region Zoom, Pan, Arc Rotate, dan Min/ 
Max Toogle 





BI &- Ch 





ilters... Hi Ip As 


Selection Tools 

- Select Object, untuk memilih obyek dalam layar 

- Select Region: untuk memilih obyek berdasarkan area yang 
kita buat, misalnya Rectangular, Circular, Fence, dan Lasso 
- Select By Name, untuk memilih obyek dari namanya 


te iLUua» JG SALAH! 


Transform Manager 
Sistem acuan 
transformasi pada ruang 
3D (sumbu x, y, dan z) 











Select and Transorm Tools 
Tas - Select and Move, untuk mengubah posisi 
Haa - Select and Rotate: untuk mengubah orientasi 

, - Select and Scale: untuk mengubah ukuran. Terdiri dari tombol Select and 
Uniform Scale, Select and Non Uniform Scale, dan Select and Sguash 





LANGKAH 3 

Kembali ke boks dialog Viewport 
Background, klik tombol radio (Match 
Bitmap)| pada grup menu “Aspect Ratio”. 
Aktifkan juga kotak (Lock Zoom/Pan), lalu 


klik (OK. 0 


PP Use Environment Backoround 


Yiewport Background 









Background Source 


Files... | 


Cunent: DALAPORANNBahan Latihantpisanaipo 


Devices... 


Animation Synchronization 

Ea Frame fo - To (20 — Step h — 

Start at fa 2) Syne Start to Frame fo t 

Start Processing | 

# Blank Before Start 
Hold Before Start 


End Processing: 
@ Blank AfterEnd 
C HoldAfterEnd. 
(” Loop After End 


Aspect Ratio KF Display Background 


(“ Match Viewport 
@ Match Bitmap 
(“ Match Rendering Output 


Pen enaaanaaa 


Apply Source and Display to 
CO AlViews @ Active Only 


Viewpott: (Top "| OK | Cancel | 


LANGKAH 4 
Sekarang, pada Top Viewport akan muncul 
gambar pisang. Nonaktifkan grid atau garis 
bantuan dengan mengeklik menu (Viewsl| 
(Grids| (Show Home GridJ, atau tekan 
tombol (GJ. 





KM Untilbed - Jds max 4 - Stand-alone License 


File Et Tool Group | Vemu Create Modifers Charscter Animation Graph Editor Rendeang 
ANA anna KA ke oa 
Top Save Acive Top Vew 

Resorts Aaliya 1 op View 
Jr 


Vewpot Background... AteB 

Update Backgsound kmage — Al ShdteOrd B 

Reset Beck opor Temreloam 
“Show Tianslorm Ggmo 

Show Gharing 

Show Kep Tires 












Membuat Poligon 


LANGKAH 1 

Aktifkan tab (Create) yang terdapat pada 
Command Panel dengan mengekliknya, 
lalu klik tombol (Shapes|. 


LANGKAH 2 

Pada rollout “Object Type”, klik INGon|. 
Posisikan kursor mouse di tengah Front 
Viewport. Drag kursor hingga membentuk 
poligon. Atur nilai “Radius:” pada rollout 
Parameters menjadi 20. 


















-Olx| 
g Customize MAsScrpt Help. 


In gAasay 
JeAaeomT 
“Es Gu hk 








butoand 
| Start New Shape Tw 
Line | Pectangle | 
Circle | Ellipse | 
Arc | Donut | 
Naa Sta PN 
-Olx| 


ustomize MAXScript Help 
mi MAN PAKSA SISA 
fa Jean 
Ojaraue& 





100 


te fo Ia (S9 Eh 


bn “araph Editors Rendering Customize MAXScript Help 

£#/LUa— IWSASAY 
VAAom | 
Oa rak 


Parameters 


Radius: 20.0 ad 


@ Inscribed (“ Circumschded 


LANGKAH 3 

Dalam keadaan obyek masih terpilih, 
aktifkan tab (ModifyJ. Lalu, klik tanda 
panah pada kotak (Modifier List), 
sehingga memunculkan sejumlah modifier. 
Pilih (Extrude). 





IT aja Tw (| FE 





Modiher List 


MHGon 





a (lisa 


ma lrisole 


Parameters 5, 
Amount (2500 £| 


Segments: ja | -— 
Capping —$" 


Iv Cap Start 
Iv CapEnd 
@ Moph  € Grid 








Selected "| aj an Io) 1 je | 9 GB fm ma) 
Key Filters... jani fp Ia ah PA 
Oo 


tg 





LANGKAH 4 
Arahkan kursor mouse ke bawah sampai 
terlihat rollout “Parameters”. Ganti nilai 
pada kotak “Amount:” menjadi 250 dan 
pada kotak “Segments:” menjadi 30. Pada 
Perspective Viewport dan Left Viewport 
obyek poligon akan terlihat memanjang. 






















9 5 
Editors BN Script Help 
& Freeze Selection , 
LO (emas PA AG 
ana | NAAOMTI 
(Pisang a 
# Move | Modifier List “ | 
| Rotat 
Er “sg & 


“NGon 





Properties... 
Curve Editor... 
Wire Parameters 
| | 
anve3 to Ecitable Poly 
#1 owertto Editable Patch 


am lrlis“elm 






Parameters 


F anna — 


p | 
-——— 





LANGKAH 5 

Namai obyek menjadi pisang dan klik- 
kanan di atas obyek pada Front Viewport, 
sehingga muncul menu pop-up. Klik 


(Convert To:J (Convert to Editable MeshJ. h»- 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





LANGKAH 1 
Klik Top Viewport, lalu klik tombol (Min/ 
Max Tooglej yang ada di pojok kanan- 
bawah. Layar akan menampilkan Top 
Viewport saja. 


NY Toh Eko Bendeng Usman Mademi | 
Kasad EA NA 335 La Ine KUA IP CA 
Jaa T | 
| 


Ea 


nia 


LANGKAH 2 

Klik tab (ModifyJ dan klik (Editable Meshj 
pada menu rollout “Selection”. Pilih 
(Vertexj. — 


Aka Tn KL 


LANGKAH 3 
Pilih semua titik obyek pisang, lalu 
putar dengan menggunakan tombol 


(Select and RotateJj. Gunakan (Select and 


Movej untuk memindah semua vertex 
tersebut, sehingga memanjang searah 
gambar pisang. 


di Unditlad - Idr max 5 - Stand-alona Licens 


BK Tas Patp Yam Damn Hata Canda Ayiaaka Bug Eos Fjadang TG 


ka ah KP -ire aa 





komputer 


79 | 5 Mei 2004 








LANGKAH 4 
Dengan menggunakan tombol (Select and 
Move) (Select and Rotate)| dan (Select 
and Uniform Scalej aturlah vertex tersebut 
mengikuti bentuk gambar pisang. 





LANGKAH 5 

Sesudahnya, klik tombol (Vertex) pada 
rollout “Selection” untuk menonaktifkan 
vertex. Tampilan obyek editable mesh 
pisang akan menutupi gambar pisang. — 


De Ck Je Dia Yee De Moe Oasis bohai Dendeng Opunaa 


Pe 
esa Korpri tu AP CAtay 


JA Lan 5 





TB LA Jaa Ing Iva 


kada Ea dansa 





Maa Tas 











5 san 


LANGKAH 6 

Lalu klik tombol (Min/Max Toggle) untuk 
menampilkan kembali keempat Viewport. 
Apabila ada bagian obyek yang masih tak 
terlihat utuh pada keempat Viewport, klik 
tombol (Zoom Extent All). 


Membuat Material Pisang 


LANGKAH 1 

Pisang yang Anda bikin tak akan bagus 
bila tak diberi warna seperti aslinya. Pilih 
pisang tersebut, lalu klik menu 
(Rendering| (Material Editor...) untuk 
memunculkan boks dialog Material Editor. 
Di dalamnya terdapat sample slot yang 
tampilannya seperti bola-bola, berguna 
untuk menampilkan material sebelum 
diaplikasikan ke obyek sasaran. 


lol Maternal Editor - 1 - Default 


“2 |alXielAlalola lin && 
Sg t-Detaut”—— 5) Standad 


TP” Wire |” 25Sided 
|” FaceMap | Faceted 


SelHllumination 


Picoofo “2 DI 
2 ay Highlights 


Specular Levet JT «| | 


.- 


Glossiness: (7 PN Ig 


LANGKAH 2 
Klik tombol 
(Standard) pada 
Material Editor. 
Selanjutnya akan 
muncul boks 
dialog Material/ 
Map Browser. Klik- 


dobel Raytrace. @ Liahtscape MN 


@ Matte/Shadow 


MAY 
( Editor 








Active Slot @ Morpher 
Selected @ Multi/Sub-Object 
("Scene @ Raytrace 
@ New @ Shell ksterial 
@ Shellac 
ppm : @ Standard 
— Pakai @ Top/Bottom 
aps 


NRoot Only 
Object 








LANGKAH 3 


Di dalam rollout “Raytrace Basic 
Parameters”, klik tombol |NoneJ yang 
berada di kanan kotak Diffuse. 
Selanjutnya akan muncul boks Material/ 
Map Browser. Klik-dobel (BitmapJ, lalu 
carilah filematerial pisang.jpg. 


Ia Materal/Map Browser 


3 Cellular 

AF Checker 
$$ Combuston 
SF Composite 
S9 Dent 

SS Falloff 

S8 Flat Mirror 


Browse From: 


(“ME Library 
(” Mu Editor 
f” Active Slot 
( Selected 


Ig? 2 ix ea aloe 
SS h- - Default "| Raytrace | 





- Raytrace Basic Parameters 


ShadngifPhon——x1 j- 2sided D. FaceMan 


Ambient: “NN Li 
Difhuse: PEN 1 
Reflect “ Nonejdex of Refr: 


Specular Highlight 
3 


Specular Color 


Specular Level: Aa | BI 


LANGKAH 4 

Pada sample slot akan tampil warna 
sesuai file material yang Anda comot 
barusan. Selanjutnya, klik tombol fAssign 
Material to Selection) agar material dapat 
diaplikasikan pada obyek. Kok warna 
pisang belum berubah? Tenang, sekarang 
tutup boks dialog Material Editor. 


Luminosity: IW aa | raj 
Transparency: IW Ben “aj 
gk 








Ig! Material Editor - 1 - Default 
Material Navigation Options Ultilities 


“i 
NI 


22 | TIP 
Bitmap | 


Diffuse: Assign Material to Selection 
-.......... Coordinates oo” 


@ Texture (“ Environ Mapping: (Explicit Map Channel "| 


IM Show Map on Back MapChannet (7 «| 
Offset Tiling jin u Ande 
Ufo al Mal TM UPO 
vo—po— rr v0 —3 

@WCAW C Wu w:foo sj 
Blu: 0 £| Bluroffset Joo — «| Rotate | 


| i 
| - Bitmap Parameters 7 


art | HEPid »| (fin pisang.m... (SJ Bahan Lati... ) " 








Menerapkan 

Material Mapping 
LANGKAH 1 

Pilih obyek pisang dan klik tab (Modifyl. 
Klik segitiga kecil pada kotak (Modifier 


List), sehingga muncul daftar modifier. 
Pilihlah (UVW Map). 


- ju x 
Endering Customize M4XScrpt Help 


| (ve “| B3 





Tum to Patch 
Tum to Poly 
Twist 
Unwrap UVW 









Editable Mesh 


aa lrisaig 





Parameters 


LANGKAH 2 


Dalam menu rollout 
“Parameters”, pada 
grup opsi 
“Mapping” pilihlah 
(Cylindrical). Lalu, 
pada grup 
“Allignment” klik 
tombol (FitJ. 


T pisang ai 
| Modifier List -| 


& EH UYW Mapping 


Editable Mesh 


a lrisala 
ameters 


CC Planar 
@ Cylindrical F”— Cap 






Pa ae“ MTI 


Man Thuweeln frimasinn Goeh Edm Pendang Customer MAsSorgl Help 


ma Ie r|sua— ISA 
ag sFAs T/| 
jesag 000 3 





“MIN eN- NN 


OK OT #7 | 
(ac | 
—ditmap Fa”) Mural Ar 


Wamitkan | Fepionra | 
| pesat | Aeon | 





TAI. MAN (3 
Pa aa, 


LANGKAH 3 

Klik Perspective Viewport, lalu klik menu 
(Rendering) (Render...). Dalam boks 
dialog Render Scene, aturlah ukuran file 
dan format file hasil rendering. 
Selanjutnya, klik (Render). 

















se Of Oo xl 
Character Animation Graph Editors | Rendering Customize MAXScript Help 
KINI 


an Aoriet 















Envifnment... 





Effects... 
5 Far Advanced Lighting... 3 @| & T | 
Render To Texture... o gl 


Favtracer Settings... - 
Faytrace Global Include/Exclude... 


Ba au “ mx bath | 4. 
&ctiveShade Floater... pping 





ActiveShade Viewport 





Material Editor... M 
Material/Map Browser... 





Video Post... C 
sig 


Perspective 
erspecti Show Last Rendering 








RAM Player... 





"1 | Alianment: 3) 1 
”—d 
LANGKAH 4 1 (@| 
Apabila obyek hasil 2 E 


rendering masih 
terasa kaku, Anda 
bisa 
memperhalusnya. 


| Modifier List -| 


& EH UVW Mapping 


Gizmo 
Editable Mesh 





Klik kotak 

(Modifier List), 

lalu cari 

(MeshSmooth). ta “si 
Lalu, pada menu Iii sala 
rollout Old Style Mapping 


“Subdivision 
Amount”, ubah 





Iterations: 1 —. 





nilai “Iterations:” 
menja 1 ma 
mblo lterationsfO — «| 
O: Smoothnessf TO £| 

LANGKAH 5 


Render sekali lagi. Anda bisa meyimpan 
hasilnya dengan mengeklik tombol 
(Files...) pada grup “Render Output”. Pada 
boks dialog Render Output File, namai file 
dan atur formatnya. Setelah itu, klik 
(Save). Kembali ke boks dialog Render 
Scene, klik (RenderJj. Setelah selesai, 
simpan file hasil workshop dengan 
mengeklik (File) (Savej. Namai saja 
pisang.max. File ini bisa Anda buka dan 
diedit lain waktu. 


5, 


Render Output File 
History: DALAPORAN 


2 EN 1 Ie Nai Pala 


Bahan Latihan 


Gamma 
Use image's own gamma 


Devices... | 


pe 
ea Jl 


Statistics: NAA 
Location: N44 


8 Use spstem default gamma 


Dverride | - 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


LAPORAN SENI 











silinder dalam 3ds max. Hasilnya sebuah cangkir 

berikut piring tatakannya. Pembuatan tiruan barang 
gerabah ini tak begitu rumit, hanya perlu kehati-hatian dalam 
membuat modelnya. Kami menyediakan foto cangkir dan 
piring kecil dalam CD bonus sebagai bahannya. Ex 


CANGKIR 


Menampilkan 
Foto Background 
LANGKAH 1 


Setelah aplikasi 3ds max terbuka, aktifkan 
Left Viewport, lalu klik menu (Views| 
(Viewport Background atau tekan tombol 
LAIt) - IBI. Dari kotak dialog Viewport 
Background, klik tombol fFiles...J. 


TN ma mi 
tata V2 tentara IT 5 








LANGKAH 2 

Muncul boks dialog Select Background. 
Cari file foto cangkir dari CD bonus, lalu 
klik fOpen)|. 





Select Background Image 


History: | MW Komputer-aktiffdatafsharingYaditya “| 
ana oo ojOS0gdma 


Ds 
er) Cangkir Ds 
rei Cangkir Ds 
Copy 1 of 43870010 
Dsc 1648 
Dsc 1650 


KR 43880015 
KR 43880016 
KR 43880017 
ER3) 43880018 
KR 43880019 


“| 
(Kanak! n 
Files of type: fan Formats "| Cancel | 


File name: 


Devices... | 


Use image's own gamma 
Setup... # Use spstem default gamma 
Override 


Info... | 
Ta | J- Seguence IM Preview 


Statistics: 2240x1488, 24 Bits (RGB) - Single Image 
Location: “WKomputer-aktifdatafsharingkadityafCangkir.BMP 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Menggelar 
Tembikar 


K ali ini kita akan banyak bermain-main dengan bentuk 


3D 











LANGKAH 3 

Balik lagi ke boks dialog Viewport 
Background, klik (Match Bitmap| 
yang ada di grup opsi “Aspect Ratio” 
dan aktifkan kotak (Lock Zoom/ 
Pan). Klik JOKJ 


HF Display Background 
Kk Lock Zoom/Pan 
(ianimate Background 
Apply Source and Diisplap to 
All Views Active Only 


OK | Cancel | 


Match Viewport. 
8 Match Bitmap 
Match Rendering Output 


Viewport: | Left | 





LANGKAH 4 

Gambar cangkir muncul pada Left 
Viewport. Nonaktifkan grid atau garis 
bantuan dengan mengeklik menu 
(Viewsl| (Grids) (Show Home Grid). 











Membuat Obyek Cangkir 


LANGKAH 1 

Klik Top Viewport agar aktif, lalu klik 
tombol (Cylinder) untuk membuat silinder 
sebagai badan cangkir. Klik tombol Select 
and Move dan pindahkan obyek silinder 
tersebutt. 


ya bia au Ea. ai 
: 4 mega MPa oki 
Dareuun 
















sam | Mata | meja PIA 


ad Gen era AA 





Moe TRI 1 2) 
H sight Segments: h T - 
Cap Segment: | 1 - 


Side: | 1 H3 


3 Smooth 
C SiceOn 


Ta 





Teng NU 5 :£ ea 





Lihat “Parameter” di kolom sebelah kanan, 
aturlah “Radius:”, “Height:”, “Height 
Segments:”, dan “Sides:” sesuai gambar 
di sini. Lalu, aktifkan Left Viewport dan 
tariklah silinder tersebut ke depan gambar 
cangkir. Klik (Zoom Extent AlI). 


Klik-kanan pada Left Viewport, pilih 
(Convert To:) (Convert to Editable Mesh). 
Namai obyek tersebut menjadi 
bodicangkir. 





Kn IE Sa 


5 bodicangki 3 
| Modiher List : | "| 


Mengatur Obyek 
Editable Mesh 


Henna 
aa ea Kemph Ua eng Dea bla 


FR Ips ku 1 2 “2tuy! 


SS AP 
PE ben Naa ai On HA 
San aa AT 0 Ea 





LANGKAH 1 

Obyek editable mesh bodicangkir yang 
Anda bentuk barusan akan kita atur 
mengikuti bentuk gambar cangkir. Caranya, 
klik obyek tersebut, dan klik tombol (Min/ 
Max Tooglej untuk memperbesar Left 
Viewport. 


LANGKAH 2 

Pastikan tab Modify dalam keadaan aktif, 
lalu klik tombol (Vertex) pada kotak 
(Modifier List). Gunakan tombol (Select 
and Uniform| dan (Select and Movej 
untuk menarik titik-titik vertex, sehingga 
mengikuti kontur cangkir. Tekan (F12) 
untuk mengaktifkan jendela Scale Trans- 
form In untuk mengubah skala vertex. 


Pan 


Modihera Chaacter Aramabon Gighgtora Hendeng Latonas Misicet HB 


pra, Ie ep Oo ae IP CAray 
AA Ai 


San Cydeederiji 


aa 


al ai 


NN 


—. ena baltag Pa Angoes - Sara 
LANGKAH 3 

Begitu vertex telah mengikuti kontur 
cangkir, nonaktifkan vertex. Klik tombol 
(Vertex) di dalam grup “Selection”, maka 
obyek editable mesh telah membentuk 
cangkir. Klik tombol (Min/Max Tooglej 
untuk menampilkan keempat Viewpori. 





H Editable Mezh 


— Yertes 
— Edaks 











Membuat 
Cangkir Berlubang 


Salin obyek bodicangkir pada Left 
Viewport. Caranya, klik obyek tersebut, 
lalu klik menu (Edit) (CloneJ, atau tekan 
(Ctrl) - IVI. Berikutnya, muncul boks 
dialog Clone Options dengan nama 
bodicangkir01. Klik JOKJ 


Ii Untitled - 3ds max 5 - Stand-alone License 


File Edit Tools Group Views Create Modifiers Character Animatiss—araph Editors | 
Se ikan fo eU 
-- op ont , 
OB OBi 
didattt 


on 
telan 


Object Controller 

# Copy # Copy 
Instance Instance 
Reference 


Name: (bodicanokirOt - 
Cancel | 





-. api 


L san 


Klik Top Viewport dan klik (Select and 
Move), lalu klik menu (Tools| 
(Transform Type-Inj atau tekan tombol 
(IF12) untuk memunculkan boks dialog 
Transform Type-In. Masukkan nilai 50 
ke dalam kotak “Z:” dan JOKJ. Tutup 
boks dialog Transform Type-ln. 


m— — 


5 Di 


INDO 
tebet tebet 


Ig Move Transform Type-In -ANxI 





OffsettScreen 
0 oo” w 
y: fo.0 -- 


Zfpo — «| 
N 


BT, 


Pilih lagi obyek bodicangkir, lalu klik 

tab (Create) (Geometryj dan klik 

menu drop-down di bawahnya untuk 

opsi (Standard PrimitivesJ menjadi 
(Compound Object). ja 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Customize MA545 cript Help 


| Lompound Ubjects had 


4 Estended Primitivez | 
BS: Compound Ubject FE 
| Particle Sestems 3 
Fateh Grid: 
MURBS Surfaces 
Dnamics Ubjects 
Mesher oft 


Terrain | 


ShapeMerge 





Klik tombol (Boolean| dalam menu 
rollout “Object Type”, sehingga 
memunculkan menu rollout “Pick 
Boolean”. Klik tombol (Pick Operand 
B1. Sambil menekan tombol (HJ, 
pilihlah obyek bodicangkir01 hasil 
salinan tadi. Klik (Pick), bagian atas 
cangkir akan berlubang. 


Jon T/ 
ea CU 


21 2 bana FE 
Lean In g0e A3 


Pick Object 


IV Geometry All | 
IV Shapes None | 
IV Lights Invert 
IV Cameras 

IY Helpers 

IV Space Warps 

IM Groups/Assemblies 
IV XRefs 

IY Bone Objects 


Selection Sets 
All None | Invert | | “| | 


|” Display Subtree |” Case Sensitive 
aa | Cancel | 


FP Select Subtree FT Select Dependents 


komputer 79 | 5 Mei 2004 


Bikin Gagang Cangkir 


Aktifkan Top Viewport, lalu klik (Cylinder) 
pada Standard Primitives. Selajutnya, 
buatlah obyek silinder dengan parameter 
“Radius: 9, “Height:” 300, “Height 
Segments:” 25 dan “Sides:” 20. Gantilah 
namanya menjadi gagangcangkir. 


Bade (ET 5 


Height | 300. -. 
Height Seaments:(25 —— s| 
CapSegments:T «| 
Sides:f20—— «| 

h Ha (7 Camila 
buto Jonan SI Maja Be j1 (4 BT 
Set Key Key Filters... | wi | EN 3 (am &. Eh 





Klik Left Viewport agar aktif, dan klik 
tombol (Min/Max Toggle). Klik-kanan 
pada obyek gagangcangkir, lalu pilih 
(Convert To:) (Convert to Editable 
Mesh). Klik (Select and Movej dan 
(Select and Rotatej untuk memutar 
posisi gagangcangkir. 






Kid Wretatkail “Ada neto 5 5 Sari alome Laztnog 


Elo Eat Joss Goup Vie Cirste Mocfas Chandte dirisatan Giphkikas Bem 


Ik Pa AN 


Depan ne Ta 
aa 


Cyrtomiae MA 


1 20 «elo Jk 2 


Klik tab |ModifyJ dan pilih (VertexJ. Klik 
(ZoomJ| untuk memperbesar tampilan. Klik 
(Select and Movej dan (Select and 
Rotate) untuk memodifikasi vertex 
gagangcangkir. 


Sesudah selesai, nonaktifkan vertex, lalu 
klik tombol (Min/Max ToggleJ, sehingga 
empat Viewport terlihat di layar. Pilih Top 
Viewport dan pindahkan obyek 
gagangcangkir sejajar dengan obyek 
bodicangkir. — 


An -g TT oi Gp 
pena ERA 


bf Amatir nana 
aro Oska 





Meramu Material 


Pilih obyek bodicangkir dan gagangcangkir. 
Caranya, klik bodicangkir, lalu tekan |Ctrij, 
tahan dan klik obyek gagangcangkir. Klik 
tombol (MJ untuk menampilkan boks 
dialog Material Editor. 


3 
Da Wesilkrdl - Ia man 5 Shapekalasa Liteman & P Lada al 
Nan 


eta 
MEN AN NELA OA tag) 
rr. JA AO BT 
ara aa 


Na na 
mm “Taft oo MAS 





Gaga ara 
| Tar Tam kemah Carp Pbai 


Iel Material Editor - 1 - Default 
Material Navigation Options Ultilities 


- 1 
CE 


Sena 
Sa fi-Detaut”—————— x) Standard 


T” Wire V” 25Sided 
|” FaceMap | Faceted 














LANGKAH 5 


Color Selector: Diffuse 


Ial datenal/Map Browser 2 


Erse|uxp 





mei” ”— 


Is 
(160 | 
Jz1o -| 
nas) 
(202 | 
faao £| 











Hug Naa Klik Perspective Viewport, lalu klik 
Ha — menu (Rendering) (Render), 
ana : er sehingga muncul boks dialog Render 
Ba 1 : Scene. Atur ukuran output file 
@ Double Sided : Render Output klik (Save File) 
Browse From: (9 Ink n Paint sehingga muncul boks dialog. 
Mt Library an bgreapa Mi Tentukan nama file beserta 
He Ealar | @ Mate/Shadow formatnya, lalu klik (Renderj. Untuk 
Active Slot @ Marpher - 
Pa em me-rendersecara cepat gunakan 
Selected ag Multi#Sub-Object : 
La @ Favtrace tombol Guick Render. Simpan hasil 
Kana @ Skall Material LANGKAH 4 workshop dengan mengeklik menu 
@ Shellac Centangi kotak “Reflect:” dan (File) (ISaveJj. Namai dengan 
Pa arak Ma alan “Luminosity:”, dan aturlah warna cangkir.max, lalu klik ISaveJ. File 
Pak sa RGB-nya. Berikutnya, klik tombol .max ini bisa Anda buka di lain 
sii (Assign Material to Selection), waktu dengan program yang sama. 
sm &) sehingga warna cangkir akan 
Hadi berubah. Tutup boks Material Editor. 
LANGKAH 2 


Ig Render Scene 


Setelah itu, klik tombol fStandardj|, 
sehingga memunculkan boks 
Material/Map Browser. Klik-dobel 


Custom 


width: faoo — 320x240 | 256x243 | 512x486 | 
Height: 500 - 640x430 | 720x486 800x600 | 





(Raytracel). @limaoeAspect (7333 «| @lPielAspect ITO «| 
Options 
f” Video Color Check IW Atmospherics f” SuperBlack — F— Render Hidden 
LANGKAH 3 (Force 2-Sided IV Effects IM Displacement |” Render to Fields 


Advanced Lighting 
| IV Use Advanced Lighting — (” Compute Advanced Lighting when Reguired | 


Render Output 
£ Save File Files... | LAPORAN Cangkir Akhir.ipg 


# Production 5 : 5 
Draft 2| Viewpott | Perspective "| CJ Hendak | Close | Cancel | 


ActiveShade 


Pada menu rollout “Raytrace Basic 
Parameters”, klik kotak warna abu- 
abu pada kotak “Diffuse:”, sehingga 
muncul boks Color Selector. Ubahlah 
warnanya sesuai kemauan Anda 
dengan menggeser s/ide pada “Red:”, 





Po Faoeled | 





“— 


“Green?”, dan “Blue:” (RGB), lalu klik 4 
(Close) | 








Il Perspectrwe, frame 0 (1:2) sa .jolx 


Il Material Editor - Material #35 Birjelala 00x (Rae Alpha Fa || 


Material Navigation Options Ukiites 











Pe 2ibiXiegelalola ini £& 
RS (Material #35 "| Raytrace | 


- Ravtrace Basic Parameters . 

Shadin Phong”— | 25Sided IT Face Map 
Md |” Wire (” Faceted 

Ambient: “ Luminosity: “ag 














Diffuse: Bi Transparency: “ng 
Reflect Iv | InderotRet: 55 5| | 
Specular Highlight 





Specular Color -.-. 
Specular Level: ERE Ea 
Glossiness: an (il 
nyaa SI 

Nyalo #5 


lai | Aoa »|| (3) Exploring ...(/muntitea... 








komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


SENI 





LAPORAN 


» PIRING 


Membuat Obyek 


LANGKAH 1 

Kini, buatlah piring dengan mengeklik 
menu (File) (Reset). Aktifkan Top 
Viewport, lalu klik JAIt) - (BJ untuk 
menampilkan boks dialog Viewport 
Background. Pilih file piring.jpg, centangi 
(Match Bitmap) dan Lock Zoom/Pan)|. 
Klik JOKJ. 








—, 


I@l piring.max - 3ds max 5 - Stand-alone License 


File Edit Tools Group Views Create Modifiers Character Animation Grap 


Kandat 35 AIR 


Perspective 





La 
TB TI Dasi 


LANGKAH 2 

Klik (Cylinder, lalu buatlah silinder 
mengikuti desain background piring. 
Agar tampilannya membesar klik (Min/ 
Max Toggle). Atur parameter 

“Radius:”, “Height?”, “Height 
Segments?, ”, “Cap Segments:”, dan 
“Sides:” seperti tampak pada contoh 
di sini. 


JONAN 


AAA A ALA, 


Na 


AB 


A3 










Radius: 112357 £| 
Height: 30 | —- 
Height Segment:(3 2 
Lap Segments: Ro) — 
Sides: jago - 

Im Sat 


| maa na 






pen El Ta pa 
sp BA Age 











“. 


LANGKAH 3 

Klik-kanan di atas obyek pada Top 
Viewport, sehingga muncul menu pop-up, 
pilih (Convert To:)|Convert to Editable 
Meshj. Namai obyek tersebut menjadi 
piringkecil. 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








-O|x 


aph Editors MAXSoript Help 
Unfreeze Al. 3 BH 
ai Ia SEKLAY 


LoL Unhide by Name 
Poo PP unhide ai 
(Os Hide Unselected 
—— Hicle Selection 
a 


ena 


(Cwinderdt 


se ia List 5 


Ie 


— 

Bi 

8 TE Ga 

DA MN GG aan Convert tokSiitable Poly 
“PPT convertto Ecitable Patch PP 
"PPP I Convertto NURBS 

Kia Er 
Bot | # 


Radius: AT 357 |) 
Height: (3.0 — 





Mengatur Mesh 
LANGKAH 1 


Dalam keadaan obyek piringkecil masih 
terpilih, klik IEditable Meshj pada grup 
“Selection”, lalu klik (Polygon|. Klik 
tombol (Select Object). 





LANGKAH 2 

Di sebelah kanan tombol (Select 
Object), klik (Rectangular Selection 
Regionj|, tahan dan pilih (Circular 
Selection RegionJ. Di sebelah kanan, 
pastikan tombol (WindowJ berubah 
menjadi (Crossing). 


AN DN PIN AN NN END PALA TN KAA PRADA AA 


nan Ie Kor 3g # R0 ar. Ne Leay 















LANGKAH 3 

Klik pada pusat obyek, lalu drag hingga 
membentuk lingkaran kecil. Lalu klik 
rollout “Soft Selection” dan centangi kotak 
(Use Soft Selection). 





Da Pe aa Jala aa Kl 
EN DA Jab Bang ora Dam Malas Cbantur Asian. Bgn Eau Sanbang Cabe 


Pn 
basah 3 aa Kata Ae 4 sa tam Mel iE Kabuid! 







AAA 
IS aa! 


| | 
TA AP 


——— d | aa 5 Anta 
Hi Soft Selection : 
Ik Use Soft Selection 


Edge Distance: h — 


Mk Affect Backfacing 


Fallott: (20.0 — 


LANGKAH 4 

Ubah nilai kotak “Falloff:” menjadi 50, lalu 
klik (Select and Move) dan tekan (F121. 
Boks Move Transform Type-In muncul. 
Isikan nilai “Z:” pada grup opsi 
“Offset:Screen” menjadi —30 dan tutup 
boks tersebut. 


9 


Soft Selection 
(kW Uze Soft Selection 


(| Edge Distance: TN -— 


Ik Affect Backfacing 
Fallott: FSC.0 - 


Finch: | 1 | -— 
Bubble: (0.0 -— 


OT 


Offset Screen 


kal Kowe Transform Type-ln 


AbsoluterWorld 










sono 2 san 

vla oo Ii oo 

2m oo ol lap “5 
3 





LANGKAH 5 

Ulangi Langkah 3 dan 4 untuk membuat 
lekukan kecil di tengah. Setelah selesai, 
nonaktifkan poligon. Sebuah piring kecil 
telah terbikin. Anda tinggal mengeklik 
Perspective Viewport dan tekan (MJ untuk 
menerapkan material. Caranya sama 
seperti pembuatan material untuk cangkir. 
Setelah selesai, render dan simpan 
hasilnya. Simpan juga file praktik dengan 
mengeklik (File) (SaveJ. Namai dengan 
piring.max. 


Ia Da Inn De Yen Lee Yyter Der Intim Behtta: Deny rame 


Mata ET 2 Ml : ro AR #/ 


Aan El 


EH 
ii HA. 23 Hupee 
eaan 9 | 
KJ Ca, 
-ErTI : tis: ha! 
Fatih SB: 


Han 222 Tah BN 


Na, 


Ba 
en Mg aa ai 


Sa aa 0 OA 


Ini Perspective, frame 0 (1:2) 


Bajolojeca X rosa Sl! 





Menggabungkan 
Cangkir dan Piring 


LANGKAH 1 

Bukalah file baru dari (File) (Reset) dan 

IMergeJ. Berikutnya terbuka boks dialog 

Merge File, klik file cangkir.max, dan klik 
(Open). 


History (marun ranaa 





Nan 





LANGKAH 2 

Terbuka boks dialog baru Merge 
cangkir.max, klik JAII dan JOKJ. Saat 
kotak Merge: Raytrace Global Tracks 
muncul, pilih (Use the Merged Tracks?), 
klik JOKJ. Buka pula file piring.max 
dengan cara yang sama. 


|Merge - cangkir.max 


# Alphabetical 
By Type 
By Color 


bodicanakir 
gagangcanakir 


I# Helpers 
IP Space Warps 
| IW Groups/Assemblies 


Iv Bone Objects 
All 1 | None | Invert | 
M Display Subtree (” Case Sensitive 
(Select Subtree 


— 


Merge: Raytrace Global Tracks 


This file contains Olobal tracks for the Fiavtrace 
Engine. Objects being merged have ravtraced 
materials applied.to them, while the current scene 
akeadp containg global tracks. Dio pol Warit tor 


Use the Scene Tracks? 


. us se 5 tH3 Merasa TiaeKs: ! 


il Perspectwe, rame 0 (1:21 





LANGKAH 3 

Setelah kedua obyek tampil pada 
Viewport, aturlah posisi cangkir 
berada di atas piring. Seselesainya, 
klik menu (File) (Save), dan beri 
nama baru untuk obyek gabungan 
ini, misalnya cangkir-piring.max. 
Render sekali lagi untuk melihat 
hasil obyek gabungan. 


Pn 
pe Learn 3 : H.- 
|| 


Bo Ipa Bar IA CACAH 
sp Ou T | 
Par RA 


















SARA Pep SALA MA in ta 


Sa ap en 








“Sat 011002 (ia mocae I7 mume” cha 


X (natAtpha | - 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 











dengan ap 


“ 


| 


ak bentuk 


ri tadi kita asyik 


gan imajinasi 


likasi 3ds max, kami ajak 


entuk kursi. Kita akan menggunakan tool 
akukannya. oi Fa 
an 4 3 - 


TN sek 4 - 
an Ne 2, 1. 





Membuat rangka kursi 


LANGKAH 1 

Begitu 3ds max terbuka, aktifkan Left 
Viewport dengan mengeklik kotaknya. 
Lalu, klik tombol (Min/Max Tooglelj, 
sehingga layar hanya menampilkan 
Left Viewport saja. 


sr la Ti 
arena 


Tea de mL AP 
ir. Toga 


Fa tap Ta ia ig 





komputer 79 | 5 Mei 2004 


LANGKAH 2 
Klik tab 
(Create) yang 
ada di 
Command 
Panel, lantas 
klik fShapes| di 
Object 
Categories. 
Pastikan pada 
kotak terpilih 
(Splines|. Pada 
rollout Object 
Type, klik 
tombol (LineJ. 


“Jalal 


JENARA 


| Start Nem Shane. Pi 
Yo Elipse 


| Line 





T 


FPribadi 


LANGKAH 3 
Selanjutnya, 
klik rollout 
“Rendering” 
yang ada di 
bawahnya. 
Setel ukuran 
“Ihickness:” 
menjadi 5.0. 
Centangi kotak 
(Renderablej, 
(Generate 
Mapping 
Coords.|, dan 
(Display 
Render Mesh). 


la 
be La 


IF Renderable 


po Usevi 








ora Omi 
Oprao 84 


| Splines . | 


'w Viewport @ Renderer 
Ande | 


PARA 





LANGKAH 4 LANGKAH 6 






Klik tanda |-J) pada rollout “Creation Buatlah garis miring yang berfungsi 
Method” sehingga akan terbuka, lalu sebagai kaki belakang kursi. Beri nama 
setel “Initial Type” menjadi (Smoothj| kakikursi. Pastikan bagian kaki belakang 
dan pada grup “Drag Type” gantilah rata dengan bagian kaki depan. 

menjadi (Bezier). Kedua tool ini din 
berguna untuk membuat garis yang Pee -@.: 







eka kkkoP Ah: kuat IP JAAY:!| 


Anda bikin menjadi halus dan mudah Atut 
HA AA BT 


untuk dilengkungkan. 


. . Create Polygons IW Move 
Attach | Rotate 
Deta Scale 
Properties... 
Extrude Polygons | Curve Editor... 
ng Extrude Edge Wire Parameters 
JOjeCt 1 Ype Chamter Edge | 
, 5ri Chamfer Vertex Convert to Editable Poly 
AutoGrid ( —— break Vertices Convert to Editable Patch 
| Start New Shape IW 
(ine Rectangle | (|, 
: . an BN 
Circle | Ellipse ND 


























2 wAPUN 
Ane 


LANGKAH 9 
Klik (Vertex) dan pilih ujung kakikursi 








Are | Donut | 





NGon | Star| sehingga vertex-nya berwarna merah. Klik 
Ter | Helik | (Select and Rotate) dan putarlah hingga 





ujungnya rata dengan garis horizontal. 
Lalukan hal yang sama pada ujung 
rangkakursi. Setelah itu, nonaktifkan 
(Vertex). 


( Comer 
C Smooth 
@ Besier 










BB ap er Da aa Tan enak Ban Kia Jatikag akan MENap Guk LN 
ALA oPe ip # sioat an, "Ara! 
jau oo NI 


akan 





LANGKAH 7 

Apabila kaki depan belum sama rata, 
maka klik tombol (Select and MoveJ| dan 
klik tab IModifyJ. Di bawah (LineJ, klik 
(Vertex), dan geserlah ujung garis 
rangkakursi. Setelah selesai, klik lagi 
(Vertex). 


Pj je (AA 


Tar 
" 
Teen Ke 8 
SER SAR 


“ 
















MN SAK RE PE Pa Jin, 
siFIAeO 


| kakikursi 


OH Editable Mesh . 


(— Edge 
— Face 
— Polygon 

Element 





LANGKAH 5 
Arahkan kursor mouse pada Left 
Viewport, lalu tariklah hingga menjadi 
sebuah garis melengkung. Untuk 
mengakhiri garis, klik tombol kiri mouse, 
lalu klik-kanan. Untuk membatalkan garis 
yang memanjang, tekan (Backspacel. 
Lalu pada rollout “Name and Color”, 
namai sebagai rangkakursi. 













a|Nn (salt 











Mengiloning Obyek 


LANGKAH 1 

Pilih obyek rangkakursi dan kakikursi, 
hingga keduanya berwarna putih. Lalu, klik 
menu (Group) (Group). Pada boks dialog 
Group, namai dengan kursi, lantas (OKJ. 


» 


Aan 
El Pu 





naa AG 


| ena 


a|/1|IsalG 






Intilbed - Ade max 5 - Stand-alone License 


Eat Joo | rowo Mes Cinatn Mpdiiees Cibuncsre Arimalon GraphEgcrs 1 je 


Al Two 


C Viewport # Renderer 
Thickness:J50——— «| 
Sides: (12 -. 
Ande:fO0 | 






LANGKAH 8 

Klik obyek kakikursi, klik-kanan di atas 
obyek, dan pilih (Convert To:1 (Convert to 
Editable Mesh). 


—— 

C Viewpott @ Renderer 
Thickness:(50——— «| 
Sides: (12 - 






komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


b- LANGKAH 2 





NN Daa nan naa Peang ANA TINENEINN BRA NONA SNN EN 


(enek Ih: sun Indatay! 


Klik (Ctrlj - IVJ, sehingga muncul boks 
dialog Clone Options. Nama default obyek 
salinannya adalah kursi01. Klik JOKJ. 
Aktifkan Top Viewport dengan menekan 
tombol (TJ pada kibor, lalu geserlah obyek 
kursi01 ke arah kanan. Pastikan posisinya 
sejajar dengan obyek kursi. 


LANGKAH 3 

Apabila ada kesalahan, tekan 

(Backspacej|, maka Anda akan kembali ke 

posisi titik terakhir. Untuk mengakhiri 

pembuatan kurva NURBS, klik-kiri mouse 

dan klik-kanan. Setelah selesai, akan 

muncul garis putih di tengah kursi. 

NM eni An Ae Oo 4 
Peng 
NE TU 





Membuat Alas Kursi 


LANGKAH 1 

Aktifkan kembali Left Viewport, lalu klik 
(Min/Max Toggle) hingga tampil utuh. Klik 
tab (Create), lantas pilih (Shapesl dan 
ganti (SplinesJ menjadi INURS Curves|. 


zee Makonpt Help 


LANGKAH 4 

Aktifkan Top Viewport dengan menekan 
(TI, lalu klik tab (ModifyJ, sehingga akan 
muncul boks dialog NURBS. Pilih (Create 


Dana ps 
Extrude Surface). 


| Start Mew Shape g 


pa. 


D Yena Case Marie Chwace Arman GewhEdias Hendeng Curas MAKSogi He 


sn an Ig 4 |& Uu mn ara gi 


EEE3 : Jeleori 
pai oo 











(kursiot - 


petani (Lai 


LANGKAH 2 

Berikutnya, klik (Point Curve) dan namai 
dengan alaskursi. Gantilah “Thickness:” 
menjadi 1.0. Pastikan kotak |(Renderablej| 
dan (Display Render Meshj sudah 
tercentang. Arahkan kursor ke bagian 
tengah kursi, lalu buatkan kurva NURBS 
mengikuti garis rangka kursi tersebut. 





Ina Ti AA SA KERAP PAN Ti UA 2 JLN 1) PAS LASUA S rr 
8 Be AN m3 wa anom AIA 
Pen koe BIN Maa G) IA (AI rd Bh 


komputer 79 | 5 Mei 2004 








LANGKAH 5 

Arahkan kursor pada garis NURBS tadi, 
lantas tariklah ke arah kanan, hingga 
ujungnya menyentuh bagian tengah 
kursi01. Klik IMin/Max Toogle)|, maka 
kursi malas pun sudah setengah jadi. 





Character Firamabori Graph editor Kendeng Cutonge MAS Help 


pe eua 3 Psk 13 








aa 
2 Ur an | 
NA AO 
| Modifier List bi 


Curves 
PRANNI h 











X NAGA) 

SSI 9UL 

Surfaces 

FE 

peak a/n |“elm 
Amount f120481 | 
Direction 
| CA NkA 2 
StatPont Joo 2) 


Mengaplikasikan Material 


LANGKAH 1 

Pilih obyek kursi dan kursi01. Apabila 
sulit, tekan (HJ sehingga muncul boks 
dialog Select Objects. Pilih kedua obyek, 
lalu klik IMJ untuk memunculkan boks 
dialog Material Editor. 


Select Objects 


@ Alphabetical 
C By Type 
(“By Color 
C By Size 


Slaskursi 


I# Cameras 

IP Helpers 

IM Space Warps 

IV Groups/Assemblies 
IV XRefs 

IY Bone Objects 


Selection Sets 
| ii 


SN | Cancel | 


Al | 
If” Display Subtree 
(Select Subtree 


None | Invert | 


(” Case Sensitive 
|” Select Dependents 





LANGKAH 2 

Klik tombol |Standardj untuk 
memunculkan boks dialog Material/Map 
Browser. Klik-dobel (Raytrace|). 





idi Material Oditor - 1 - Delauit 


PP Lah "|| ly sotnea 





| Ravtrace 

ssoe|.xp 

ag Advanced Lighting Overide 2 
ag Blend 

ah Composite 

@ Double Sided 













Browse From: (Ink 'n Paint 
(Mu Library & Lightscape Mt 
(” MH Editor ag Matte/Shadow 
(Active Slot ag Morpher 
(” Selected @ Multi/Sub-Object 
(Scene ag 
New ag SHad Material 
gg Shellac 

Ana ag Standard 
Kk Materials 

Top#Bottom 
P” Maps dk Top 


Kembali ke boks dialog Material Editor, 
klik tombol |Nonej di sebelah kanan 
“Diffuse:”. Selanjutnya, akan muncul boks 
dialog Material/Map Browser. Klik-dobel 
IBitmap|. 


2 


SaMEOO 


Pe 2|isiXlele | alola lte 
& h- - Default “| Raytrace 4 


Ravtrace Basic Parameters 
Shadi (Pro IK IV 2Sided 1” Face Map 
kaka Pong IT” Wire J” Faceted 
Ambient: “NN Luminosity: “ 
Diffuse: EN Transparency: Iv “ 
Reflect “ #5 erofRetr S5 | | 


Specular Highlight 
Specular Color |. 
Specular Level: fso -— Kg 
Glossiness: (40 #| | 
Nyaeo SI 


bd :. | @yscenes | 60-63 Laporan 3..| 


ba 












IBI kursi.mz 


KIE 


al 






Pi 2 
A Checker 

S# Combuston 
Aa Composite 







IT kunti. ma... 


nj 


LANGKAH 4 

Muncul boks dialog Select Bitmap 
Image File. Carilah material yang 
disediakan oleh 3ds max. Biasanya, 
material bawaan program 3ds max 
versi 5.0 terdapat di dalam folder 
Program Files3dsmax5imaps. Pilih 
salah satu material, dan klik JOpenj. 


Select Bitmap Image File 













History: D:3dsmax5imapsiMetal 
Look in: | SI Metal 


(&| Tail Fin Displacement 
£ Tail Fin Displacement2 
2) Tail Fin 

TinFoil 


Walker 


IG MetalGrate 
(SE) MtPIat2 

IS) MEPIat2 Bump 
OLDMETAL 
PLATEOX2 
STEELPLT 


File name: 


» 
(MEDRUST3 gen) 
Files of tupe: Jai Formats “| cel | 


G 
Devices... sg 


&@ Use image's own gamma 
(Use system default gamma 


(. Override J sj 


LANGKAH 5 

Pada boks dialog Material Editor, klik 
tombol |Assign Material to Selection). 
Agar terlihat perubahan secara 

langsung, klik juga (Show Map in 
ViewportJ. Tutuplah boks Material 

Editor setelah selesai. — 





El DI Ioab Dow Yevi Dane Madiun Cile Arnatan Onehidi -@. 
JP RU ID 44 Oa Ik 


Ia Matorial dites - 1 - Dedaul 





LANGKAH 6 

Pilih obyek alaskursi, lalu buka lagi Material 
Editor. Pilih material yang Anda inginkan 
dengan cara yang sama seperti obyek kursi 
tadi. Anda bisa mengatur ukuran tekstur 
dengan memainkan “Offset”, “Tilling”, 
“Mirror”, “Tile”, dan “Angle”. Setelah 
selesai, tutup Material Editor. 




















Gro Yew Dane Nadian Cucu & 
Sa AK LN 


1 
/ 


| 


SU IBIXIS | BI ol lm ne 
Suko? ”————— 






p——U—U—Teosbesaa”“—— 


3 Todae CO Erveon Magemng | roket Map Oharnel “| 


FP Show Map on Baek Map Ohanmat (7 B3 


Oltsat Ting ra Ancgja 
umr mtr un — 
va — 3 Rr v3! 


LANGKAH 7 

Anda bisa membuat obyek lainnya, 
seperti alas atau tembok dengan (BoxJ. 
Lalu, beri material seperti obyek 
alaskursi dan kursi tadi. Setelah selesai, 
render dengan mengeklik menu 
(Rendering| (Render), sehingga terbuka 
boks dialog Render Scene. Untuk hasil 
yang besar, pilih (800x600| pada Output 
Size. Klik (Files), dan namai hasilnya. 


In Render Scene 


C Active Time Segment: OTo 100 
C RangeJO £|To (100 £| File Number Base: (0 — 
# Frames/1.3.5-12 
Dutput Size 
(Custom s| @pertureWidthimmkf35D— «| 
Width: FS00 — 320x240 | 256x243 512x486 | 
Heioht: feoo — 640x480 | 720x486 | 800x600 | 
@limageAspect (7.333 -| @/|PielAspect (TO :| 


@ Production : - 
C Draft Dj Viewport (Perspeotive “| &6| sig | Close | Cancel | 


C“ ActiveShade 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


NET.AKTIF 








www.conectigue.com 
Meski namanya kebarat- 
baratan, tapi percayalah 
bahwa situs ini asli 
buatan lokal. Penuh 
informasi untuk kaum 
hawa, tampil apik dan 
penuh warna. 














www.unisosdem.org 
Milik sebuah LSM yang 
berorientasi politik. 
Segudang tema sosial 
dan lingkungan hidup 
dapat Anda kupas di 
dalamnya. 





www.gallery1905.com 
Jepretan fotografer yang 
berdomisili di Australia 
ini menawan. Jumlahnya 
117 buah dan tersusun 
dalam 21 kategori. 
Penghobi fotografi wajib 
membukanya. 


www.pajak.go.id 

Cari tahu perkembangan 
pajak atau konsultasikan 
semua keluhan 
perpajakan di sini. 
Tersedia formulir pajak 
yang bisa langsung di- 
download. 





www.mydaktarin.com 
Korek lebih banyak 
tentang infeksi jamur 
dan solusinya. Ada 
dokter yang siap sedia 
menjawab semua 
problem Anda membasmi 
infeksi jamur. 








komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


SITUS PILIHAN 








1 


PENDIDIKAN ONLINE 


Tambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan 


menyimak layanan edukasi online. 


ee Mi 








www.e-smartschool.com 
Bahasanya ringan dan informatif. 
Cocok deh bagi anak-anak. Isinya 
pengetahuan umum, pengetahuan 
komputer, bank soal, dan informasi 
untuk para orangtua. 


www.chemiis-try.org 

Pahami kimia dengan mudah melalui 
artikel menarik. Tersedia juga fasilitas 
belajar online dan tanya jawab dengan 
pakar. 


www.banksoal.com 

Ada fasilitas simulasi SPMB (Seleksi 
Penerimaan Mahasiswa Baru). 
Beberapa soal juga bisa Anda 
download. Sebelumnya, Anda harus 
menjadi anggota. 


www.ology.amnh.org 

Situs American Museum & Natural 
History. Berisi astronomi, arkeologi, 
genetika, biologi laut, palaentologi, dan 
sebagainya. Tampilannya menarik 
untuk anak-anak. 


www.seaworldindonesia.com 
Nikmati indahnya petualangan 
bawah laut di Seaworld Indonesia, 
Jakarta, dari layar komputer. 


Gambar koleksi flora dan fauna 
lautnya cukup lengkap. 





BONUS KOMPUTERAKTIF EDISI 79 


PERS ONAL - 
COMPU II ER 
NORLD 


SUPER-PC 
BUKAN MIMPI 


Bikin sendiri... 
es PC Antiberisik 

s PC Multimedia 

s PC Ciamik 





, 
Naa 
ee A map Kegasa 
| 


Tan oa Bi 
SO KOMAN AN | IM 3: 





Bikin presentasi Anda 
tak terlupakan 


Pindahkan data address 
book dari Palm ke PPC 
dengan mudah 





Membongkar Xbox dan 
mengubahnya lebih dari 
sekadar konsol game 





komputer 79 | 5 Mei 2004 





Feature -- PowerPoint tips 


(MI Microsoft PowerPoint 





elama ini, Microsoft PowerPoint memang 
terbukti menjadi aplikasi paling popular untuk 
membuat presentasi. Cocok buat semua urusan 
presentasi, dari promosi produk sampai 
menampilkan bahan pelajaran di kelas. Walau begitu, ada 
beberapa hal yang perlu kita ingat sebelum membuatnya. 

Presentasi tak cuma sekadar soal menampilkan slide 
pada layar. Yang paling penting untuk dipikirkan adalah 
pesan yang ingin disampaikan agar sampai tepat dan 
sesuai tujuan. 

Karena itu, Anda perlu keterampilan berpresentasi, 
kemampuan untuk menggugah audiensi dan menarik 
mereka untuk mendengarkan apa yang ingin Anda 
sampaikan. Cara Anda mengolah dan memanfaatkan 
setiap slide dengan PowerPoint akan sangat membantu 
untuk tujuan tadi. 

Mendesain slides dengan tepat merupakan kata 
kuncinya. Dua hal yang perlu Anda perhatikan dalam 
melakukannya: pesan harus dapat terbaca dengan jelas, 
dan tampilannya juga harus menawan. 

Bayangkan, audiensi hanya akan melihat setiap slide 
dalam beberapa menit saja, jadi slide Anda harus mudah 
diingat. Tak akan ada waktu untuk mengulang, maka 
sampaikan gagasan secara lugas. 

Dua belas tip di sini memang kami tujukan bagi Anda 
yang menggunakan PowerPoint, namun Anda bisa saja 
memanfaatkan tip yang sama saat menggunakan aplikasi 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





Asal tahu cara dan prinsipnya, Anda pun 
bisa membuat presentasi nan menarik hati. 


presentasi lainnya. Lotus Freelance atau WordPerfect 
Presentation misalnya juga punya tool yang hampir sama 
dengan PowerPoint. 


Terlalu Banyak Kata 

Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat membuat 
presentasi adalah penggunaan teks yang terlalu banyak 
pada sebuah slide. Ini akan menyebabkan dua hal: 
audiensi akan terlalu sibuk membaca teks presentasi 
daripada menyimak penjelasan Anda, dan ini akan 
menuntun Anda membaca setiap slide dari pada 
menjelaskan pokok pikiran presentasi. 

Yang terbaik, cukup tampilkan secara lugas pokok- 
pokok pikiran saja. Ini akan membuat audiensi 
memahami hal-hal terpenting dari penjelasan Anda. 

Batasi setiap slide untuk tiga atau empat pokok pikiran 
saja, atau cukup sebuah paragraf pendek. Setiap poin 
sebaiknya hanya diikuti oleh satu atau dua kalimat 
penjelasan. Jika Anda membutuhkan lima sampai enam 
pokok bahasan untuk ditampilkan, maka hilangkan teks 
penjelasnya dan jelaskan saja saat Anda bicara, atau 
manfaatkan fasilitas untuk menganimasikan teks (kami 
jelaskan nanti). 

Jika lebih banyak lagi pokok bahasan yang ingin 
ditampilkan, bagilah ke dalam dua buah slide. Tampilan 
yang simpel pada setiap slide akan membuat audiensi 
menyimaknya dengan jelas (lihat Slide 1 & 2). 


Anda ingin para penyimak presentasi gampang 
membaca slides yang tampil? Kalau begitu, batasi ragam 
font yang Anda gunakan. Ini prinsip dasar pada setiap 
publikasi, dan akan terasa sangat penting saat Anda 
mengolah slides. 

Boleh saja sih Anda memakai dua jenis font dalam satu 
slide, namun dengan menggunakan satu font pun Anda 
bisa membuat tampilan slides yang bagus dan menarik. 
Manfaatkan ukuran huruf yang berbeda untuk judul dan 
subjudul. Bisa juga dengan cara menebalkan atau 
memiringkan huruf. Cukup lah itu bagi Anda. 

Meski jenis huruf default PowerPoint adalah Arial dan 
Times New Roman, bukan berarti Anda harus terpaku 
pada keduanya terus. Masih banyak font lain yang cocok, 
baik dalam ukuran maupun jenisnya, tampil dalam 
presentasi. Umumnya, huruf berjenis sans serif (jenis 
huruf tanpa kait) lebih mudah dibaca dibanding dengan 
huruf berjenis serif (lihat Slide 3 & 4). 


Jika tidak ada aturan mengenai warna yang harus 
dipakai, misalnya warna ciri perusahaan atau organisasi, 
maka pikirkan sendiri warna apa yang enak dilihat untuk 
digunakan dalam slides. PowerPoint menyediakan 
beragam warna dan beragam gaya warna. Misalnya warna 
gradasi, tekstur, atau pola. Warna-warna tersebut bisa 
Anda terapkan baik pada latar belakang maupun pada 
warna huruf. 

Yang harus diperhatikan, penggunaan warna sebaiknya 
tetap menampilkan teks dengan jelas. Ada dua cara agar 
teks tetap dibaca. Pertama, dekatkan tonal atau hue warna 
latar dengan warna huruf. Kedua, gunakan warna kontras 
sekalian. Misalnya merah untuk huruf dan hijau untuk 
latarnya. 

Saat Anda memulai mengolah slides, PowerPoint 
menawarkan 12 kombinasi warna pilihan pada menu 
Slide Design di toolbar. Anda bisa memanfaatkannya, 
memodifikasinya dengan warna lain, atau menggantinya. 
Pilihan warna yang pas akan membuat slides mudah 


diingat (lihat Slide 5 & 6). 


zed disc can hold Morjusk 
GA, - up toa massive 


ayers Wita laser, 
aa Nan different 


- Aithoggh capable of Ka Da ch. da huge 
“Tu isee Mula As-i) El ma je 
compatible with existing CDs and DVps 

- Manufacturing costs don't have to be. 
much greater than current costs an 
manufacturing CDs and DVDs 


IN Telah 


New Media Technology 


5 
# 

Bs 
: 
jae 
e 
ai 
ta 


SLIDE 3 


PowerPoint tips - Feature 





Slide 5 & 6 

Pilihan warna yang pas 
penting untuk 
diperhatikan. 


Slide 7 

Anda bisa membuat 
teks dalam slide 
berterbangan atau 
muncul satu per satu. 


New Media Technology: 


Up io 12Z0GB por CD-sizod disi 


Fast acce 


Slide 1 & 2 
Hindari penggunaan 
teks yang berlebihan. 


Slide 3 & 4 
Pilih font dengan huruf 
tanpa kait. 


SLIDE Z 


New Media Technology 


Advantages of our new discs 


SLIDE 4 











New Media Technology 


Ie mtages af oa new disc 


#Up to 120GB per CD-sized disc 
#Fast access through layers 
“Drives can be CD/DVD compatible 


Eii- 


Menggunakan tata letak slide yang standar, dengan 
sejumlah rangkaian bullet points dan sejumlah teks 
tentunya akan sangat membosankan. Banyak orang 
seringkali memakainya dan audiensi cenderung 
membaca seluruh teks yang muncul ketimbang 
mendengarkan Anda. 

Cobalah munculkan setiap ide dalam presentasi 
secara animatif. Munculkan satu 
per satu sambil menekan 
ISpacebar). Hal ini akan 
membuat audiensi 
terkonsentrasi pada satu topik 
saja saat Anda menjelaskan. 

PowerPoint punya fasilitas 
untuk membuat animasi seperti 
ini. Anda tinggal pilih saja gaya 
animasinya pada menu ISlide 
Show| (Animation 

lema! Schemes...|. Animasi tersebut 

MIN bisa diaplikasikan ke semua slide 
ah — atau slide tertentu saja. 

Jenis animasi yang tersedia cukup menarik. Misalnya 
saja, Anda bisa membuat teks presentasi muncul secara 
mendadak, perlahan-lahan, atau terbang dari satu sisi ke 
sisi lain. 

Anda juga bisa menerapkan animasi ini pada gambar. 
Taruh gambar ke dalam slides,lalu pilih jenis animasinya 
pada (Slide Show| (Custom Animation...|. Semuanya 
cukup mudah dimanfaatkan, tergantung kreasi Anda saja 


(lihat Slide 7). 


Menggunakan gambar pada presentasi Anda akan 
membuatnya kian enak dilihat. Terutama bila Anda harus 
menjual atau mempromosikan suatu produk. Selama 
ukuran file gambarnya tidak terlalu besar, Anda bisa 
menyisipkannya. 

Perhatikan juga kondisi gambar yang Anda pakai, baik 
warna maupun pencahayaannya. Pilih gambar yang 
berwarna pas dengan presentasi yang Anda siapkan. 

Apalagi bila Anda mengambil gambar-gambar dari 
situs yang berbeda. Satu gambar beresolusi tinggi dan 
lainnya beresolusi rendah akan membuat presentasi 
kelihatan kurang terlalu bagus. Kalau sudah begini, harus 
bagaimana dong! 

Solusinya mudah saja. Ubah resolusi semua gambar 
menjadi tinggi. Selanjutnya edit gambar-gambar tersebut 
dengan menggunakan aplikasi photo editor seperti Adobe 
Photoshop. Atur ukurannya agar sama. 

Agar gambar tampil lebih rapi, gunakan Set 
Transparent Color tool dari Picture toolbar pada 


komputer 79 | 5 Mei 2004 








Feature -- PowerPoint tips 


lagi. Karena pada XP template desain yang tersedia ada 76 
sampai 900 pilihan dengan beragam kombinasi warna. 
Hal ini akan mempersempit kemungkinan slide presentasi 
Anda sama dengan orang lain. 


Proses Transisi 


Dalam Powerpoint, Anda bisa beralih dari slide satu ke 

Ls Ta slide lainnya dengan menggunakan mode tampilan (Slide 

aa Pi 2 Dang Sorter|. Kemudian, klik tombol (Transition| pada button 

» bar untuk memunculkan pilihan transisi Task Pane. Saat 

SLIDE 8 IM) Anda memilih salah satunya, maka preview muncul 
langsung pada slide yang Anda pilih. 
PowerPoint. Dengan fasilitas ini, background masing Slide 8 & 9 Meski demikian, ada baiknya Anda tidak tergiur untuk 
masing gambar akan dihilangkan (lihat Slide 8 & 9). Pilihlah gambar yang menggunakan efek transisi yang berbeda-beda dan terlalu 
akan membuat slides banyak. Pilih satu atau cukup dua untuk keseluruhan 
Tak Terlupakan tampil lepM Mena oo nresentasi, 

Buatlah presentasi yang tidak terlupakan. Siapkan Tempatkan arti efek transisi pada tempat sesungguh- 
hand-out untuk para peserta yang hadir, sehingga mereka nya, yaitu sebagai penanda kepada audiensi bahwa Anda 
bisa membukanya kembali lain waktu. sudah pindah ke ide berikutnya (lihat Slide 12). 

PowerPoint bisa menyiapkannya untuk Anda. Tinggal 
pilih, Anda bisa memilih hand out yang menampilkan Manfaatkan Video 
satu, dua, tiga, empat, enam atau sembilan slide dalam Terkadang presentasi tidak harus melulu berisi teks 
satu halaman kertas. Masuklah ke menu f(Filel (Printl. dan gambar. Bila perusahaan Anda memiliki video 
Pilih (Handouts) dari menu “Print what:”. promosional, maka manfaatkanlah untuk mempermudah 

Untuk menambahkan catatan pada setiap slide dalam presentasi Anda. PowerPoint bisa menyisipkannya. 
hand out gunakan fasilitas Notes. Dengan fasilitas ini Cukup tambahkan sebuah slide yang sudah berisi frame 
Anda hanya bisa menampilkan satu slide per halaman. multimedia ke dalam presentasi Anda. Anda bisa 
Sisa halaman untuk mengetikkan materi cukup lapang. memilihnya dari template desain yang ada pada panel Task 
Tinggal klik (View) (Notes Pagej pada slide tertentu Pane. Kemudian, impor file video yang diinginkan 
unuk melakukannya. langsung pada frame tambahan tersebut, dan tinggal 

Notes atau catatan tambahan tersebut bisa juga menjalankannya saat presentasi berlangsung. 
disisipkan sebagai dokumen tambahan untuk audiensi Namun, ada beberapa alasan mengapa cara ini 


(lihat Slide 10). 


(menambahkan video) sebetulnya kurang ideal untuk 
pesentasi Anda. Jika Anda memutuskan untuk memun- 


Manfaatkan Template Slide 11 culkan video di tengah-tengah presentasi, pikirkanlah 


Kecuali Anda paham tentang desain, mendesain slide 
akan memakan waktu yang tidak sedikit. Agar lebih 


Manfaatkan saja 
template desain. 
Langsung jadi dan bisa 


lagi, karena justru bisa menghancurkan bangunan 
presentasi yang Anda bangun sejak awal. Dan akibatnya, 


memudahkan, Anda bisa menggunakan template desain diedit. ketika video selesai diputar, maka Anda harus memulai 
pada PowerPoint. Tapi jangan lantas presentasi dari awal lagi. 


mengambilnya begitu saja, Anda 
pasti perlu melakukan sedikit 


penyesuaian. 


Klik menu (View| (Master) (Slide 
Master) untuk mengedit template 
tersebut. Anda bisa mengubah 
ukuran dan bentuk gambar-gambar 


dalam master desainnya. 


Lakukan perubahan pada warna title style | ingin menggunakan video pada 
dasarnya, seperti sudah kami bahas di | 


awal tadi. Jika 
dihitung-hitung, 
dengan 34 macam 
template desain yang 
ada pada PowerPoint 
dan 12 pilihan warna, 
maka secara 
keseluruhan Anda bisa 
melakukan 48 
kombinasi desain. 
Jika Anda 
menggunakan 
Microsoft Office XP, 
Anda masih bisa 
menambahkan 


kombinasi lebih banyak 


PowerPoint pun memiliki 
keterbatasan dalam 
menampilkannya. Meskipun 
Anda sudah menggunakan 
mode full screen, kualitas video 
tayangannya tidak lah sebagus 
bila Anda memutarnya pada 
player biasa. Jika Anda tetap 




















Click to edit Master 








0 Up ta 1IDG par C Deed dx 
« Feat s00101a through layar 
« Dres can be COMOWO 


AGKB ae IA MP MA. 


Slide 10 
Ada fasilitas untuk 

membuat catatan di 
tengah presentasi. 










| 100 8 € targat Tya PN PORN 03 uafy O 00 war 
LA NA Kaul: 2 In 2 arena 2) 
memraan 4 TOMB tar CO 












1 ""4 m—0 una Kab MUA AM Ag Met KY 
MMA LA LK PM LA 


| TNe Seaa can ba mada 0 end DVD) ane yaa CO Ina K Pa 
0abra CON They Bar Tag 0 pen Naat Kata of una” "aan 
737» £ "a 







Slide 12 

Jangan tergoda untuk 
menggunakan banyak 
jenis efek transisi. 










SLIDE10 SLIDE12 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





presentasi Anda, sebaiknya gunakan proyektor tambahan 
atau manfaatkan video player yang ada di PC (lihat 
Slide 13). 


Waktu Adalah Segalanya 

Presentasi yang panjang, bertele-tele tentu akan 
membosankan siapa saja yang menghadirinya. 
Menghabiskan banyak waktu hanya untuk satu slide saja 
juga akan membuat presentasi tidak efektif. 

PowerPoint bisa mengingatkan Anda. Software ini bisa 
mengingat berapa lama waktu yang Anda gunakan untuk 
satu slide. Caranya, klik ke menu (Slide Showj kemudian 
klik opsi IRehearse Timings|, maka pada slide Anda akan 
muncul boks dialog Rehearsal. Atur ulang waktunya. 

Untuk mengatur waktu peralihan dari satu slide ke slide 
lainnya, klik-kanan tombol (Advance). Biar lebih pas, 
sekaligus latih gaya bicara Anda agar sesuai dengan waktu 


yang Anda set. (lihat Slide 14). 


Menghapus Kejenuhan 

Jangan membuat presentasi dengan durasi yang 
panjang. Coba bayangkan, kita pun mungkin akan bosan 
mendengarkan orang bicara lebih dari 1 jam. 

Seandainya presentasi yang Anda bawakan bakal 
makan waktu lama, ada beberapa trik untuk mengakali- 
nya. Misalnya, selingi dengan rehat sejenak (seperti rehat 
kopi) di tengah-tengah sesi presentasi Anda (lihat Slide 
15). Atau selingi dengan sesi tanyajawab. Dengan 
berinteraksi langsung dengan audiensi, secara tidak 
langsung mengurangi tingkat kejenuhan pada audiensi. 


TANYA To Ir: MI Ket alate) Toyo h', 


Up to 120GB per CD-sized disc 
Fast access through layers 
Drives can be CD/DVD compati 


SLIDE 14 





PowerPoint tips - Feature 


Slide 13 

Agar tambah menarik 
minat, video pun bisa 
Anda tampilkan. 


Slide 15 

Beri waktu istirahat di 
tengah presentasi 
Anda. 


Slide 14 

Banyaklah berlatih 
agar presentasi 
tampil sesuai waktu. 


Slide 16 
Persiapkan jawaban 
untuk pertanyaan- 
pertanyaan dalam 
slide tersembunyi. 











Time for a Coffee Break 


3 
1, 
. 
“ 
N 


Kalau perlu, Anda bisa mengadakan sesi tanyajawab 
yang tidak harus berhubungan dengan topik presentasi 
yang Anda bawa. 

Untuk mencairkan suasana, Anda bisa menyisipkan 
humor-humor ringan atau gambar-gambar lucu pada 


slide Anda. 


Please be back in 10 


SLIDE 15 


Slide Tersembunyi 

Sesi tanyajawab merupakan bagian dari presentasi 
yang cukup penting. Jika Anda jeli, Anda sudah bisa 
menerka pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan oleh 
audiensi. Untuk lebih menghemat waktu, Anda bisa 
memanfaatkan slide untuk sarana menjawab pertanyaan- 
pertanyaan tersebut. 

Tidak semua slide harus Anda keluarkan. Sebagai 
senjata ampuh siapkan juga slides tersembunyi yang 
kiranya berhubungan dengan materi presentasi yang 
Anda bawakan. Anda bisa menyisipkan slides ini sesuai 
dengan slide yang berhubungan dengan topik yang 
dibawakan, atau mengelempokkan slides tersembunyi ini 
menjadi satu. 

Caranya, klik-kanan slide yang ingin disembunyikan, 
kemudian klik (Hide SlideJ. Ketika presentasi, slides yang 
disembunyikan ini tidak akan terlihat. 

Untuk memunculkan slides tersembunyi tersebut saat 
presentasi, klik-kanan, kemudian klik (Gol ISlide 
Navigator). Dengan menu ini, seluruh slide presentasi 
Anda akan tampak, termasuk slides yang tersembunyi. 
Selanjutnya, Anda tinggal memilih slide mana yang akan 


ditampilkan (lihat Slide 16). 





AA Lea Pa 3 
KA ML LN Ta Nu oa G3 ae 5 


— Whereit goes 


| sn LA O0M401D 0-4 -A EU, 
| 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








Migrasi ke Pocket PC 


Guy Kewney 

Telah lama menulis mengenai berbagai 
aspek teknologi informasi, bahkan sebelum 
PC pertama muncul. la percaya, teknologi 
wireless kini akan mengubah dunia 


Memindahkan data address book dari Palm ke Pocket PC dengan mudah. 


uatu waktu Anda mungkin 

memutuskan untuk pindah 

menggunakan Pocket PC 

(atau perangkat Windows 

Mobile 2003) ketimbang terus 

menggunakan Palm. Sama sekali 

bukan karena baterainya soak, tapi 
karena Palm Anda memang rusak, 
dan Anda menginginkan kompati- 
bilitas dengan teman-teman yang 

menggunakan Pocket PC. 

Salah satu langkah tentunya 
dengan meninggalkan software e-mail 
yang biasa Anda pakai di Palm dan 
beralih ke Microsoft Outlook, karena 
PPC menggunakan aplikasi itu untuk 
sinkronisasi e-mail dan data kontak. 
Masalahnya, bagaimana caranya! 
Palm Anda kan rusak. 

Masa sih Outlook tidak bisa 
mentransfernya dari data sinkronisasi 
selama ini yang tersimpan di PC? 
Maaf, tapi Microsoft memang tidak 
menyediakan tools seperti itu. 

Di internet Anda mungkin akan 
menemukan banyak sekali referensi 
tentang sebuah program keluaran 
Dataviz berjuluk “Desktop To Go” 
yang membantu Anda melakukan- 
nya. Padahal, jika Anda berkunjung 
ke situs Datavis yang beralamat di 
www.dataviz.com, ternyata program 
tersebut sudah diskontinu. 

Aargh... pingin teriak rasanya. 
Tenang,ada solusi lain yang simpel, 
kok. 

Pinjamlah Palm dari seorang 
teman. Pastikan ia ikhlas meminjam- 
kannya, karena Anda akan 
melakukan beberapa hal berikut: 

1. Simpan dan amankan semua 
aplikasi dan data yang ada di PDA 
tersebut ke tempat lain (komputer 
desktop Anda, misalnya) 

2. Setelah dipindah, hapus semua 
data di dalamnya (factory setting 
reset). 

3. Sinkronisasikan Palm Desktop 
pada PC Anda ke Palm kosong 
tersebut 

4. Sinkronisasikan data kontak pada 
Palm tersebut ke MS-Outlook 

5. Gunakan Activesync untuk 
menyalin data kontak pada 
Outlook ke Pocket PC. 

6. Kembalikan (restore) data teman 
Anda ke Palm pinjaman tersebut. 
Hehehe, tapi rasanya solusi seder- 

hana itu juga bakal sulit dilakukan. 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Specify Export Fields 


Gan fan mn dani 
up or down thej 
SCREENSHOT 1 


5 





NE Da BE Dee Dang oo DA He, Bin Nb 
Del aka. Ya “0. NU Ox 
At ad & lasirama 


mama im Lahu Die OT TOM Jgn 
BaamBes Ok B53 BAL 


Pes afke Action S0DOA 57 2000 
Ooo 73 


Camat Bid Moi 04 Jaa OOP 
PA Berani OTT YAOI 
Luca Teresa (STB Sipaia 239 1 al) 35 ba 17 
|'Alntair Kalenan 
15 Alison Dina Sena TE 


KENA Ap ahn) 


Ia Jan aan 
Rioas 13 Ka # L 1 Ki 
meli I-ninsng abaya di mob nak 


Or 5 EP 
Dir 


Map Lustom Felds 


CE: tihe valuas Trosa the source ls on the lsft, and drop them on the sppropriste destination Meki 
gk, Drag bihes bean iron her right bo the left bo remove it From the field mapping. 


Screenshot 1 

Saat mengekspor 
database Palm ke file 
csv, sebaiknya hindari 
untuk mengubah-ubah 
field. 


Screenshot 2 

Agar Outlook 
memahami database 
Palm, Anda harus 
menambahkan baris 
header. 


Lee" ' 


selai 


Pale, Ie. BOOHARN PA BDOHER EH: li San Woridoida C Vobete ea pan Cr 








From: 











Saya pikir Anda bakal enggan 
melakukannya. Tapi ada cara lain 
yang bisa Anda coba, kok. 

Pertama, ekspor terlebih dahulu 
direktori dari Palm Desktop dengan 
cara memilih opsi (Export| pada 
menu (File|. Pastikan Anda 
mengekspor semua alamat yang Anda 
inginkan, tidak cuma satu yang 





Screenshot 3 
Cocokkan nama 
field Outlook 
dengan field yang 
Anda buat di baris 
header file. 


terpilih saja. Pilih opsi Icomma 
separates values), bukan Jaddress 
book). 

Maka wizard akan muncul. Di sini 
Anda bisa memilah-milih bagian mana 
dari file Palm yang ingin Anda ekspor 
(lihat Screenshot 1). Sederhanakan 
saja, abaikan field yang terdapat banyak 
catatan dan panjang-panjang pula. Anda 
hanya perlu field name, address, phone, 
dan e-mail. 

File berekstensi .csv akan terbentuk. 
Anda tentu mengira file tersebut bisa 
langsung diimpor oleh Outlook. Tapi 
kenyataannya tidak demikian. 

Outlook memang punya opsi untuk 
mengimpor format file seperti itu, tapi 
saat proses impor,program ini akan 
mencari dan melihat header dari file .csv. 
Padahal, Palm Desktop tidak mengeks- 
pornya. Akibatnya file tersebut dianggap 
salah tipe. Solusinya, Anda harus 
menambahkan header itu dengan meng 
gunakan Excel (lihat Screenshot 2). 

Memang terasa kurang praktis. Tap 
menu (Insert), lalu pilih (Insert Row). 
Tuliskan nama yang unik untuk setiap 
kolom. Simpan file tersebut dan beri 
nama, misalnya outlook ready.xIs, atau 
sejenisnya. 

Sekarang bakal sedikit merepotkan 
nih. Buka Microsoft Outlook, dan buat 
folder baru dengan nama “palm” pada 
folder “Contacts”. 

Mungkin akan muncul pertanyaan: 
“Mengapa harus repot-repot! Tinggal 
impor daftar nama ke Outlook saja, kan 
beres?” Ya, cara seperti itu memang 
sangat praktis, tetapi jika ternyata tanpa 
sengaja terjadi kesalahan, Anda akan 
susah sekali memperbaikinya. 

Pokoknya, arahkan saja ke file 
outlook ready.xIs, maka akan muncul 
boks dialog Map Custom Fields (lihat 
Screenshot 3). Tahap ini bakal 
membosankan, karena cara Outlook 
mengatur data ternyata tidak seperti 
yang Anda harapkan. Anda perlu 
mencocokkan satu per satu field (lihat 
Screenshot 4). 

Setelah cocok semua, lakukan proses 
impor, buka folder baru tersebut, dan uji 
penyimpangan yang terjadi (lihat 
Screenshot 5). Jika sudah, buat catatan 
tentang apa yang Anda temukan, lalu 
ulangi lagi pengujian. 

Begitu semuanya benar, hapus 
subfolder, lalu impor file Excel tersebut 
ke folder utama Contacts. 


Mobile computing « Hands on 





Screenshot 4 

Agar field cocok dengan 
Outlook, Anda mungkin perlu 
memperbesar (melebarkan) 
ukurannya. 


Map Custom Fields 3 ta | 
Tenan. (UR Ie pat Taat en teen BP 
Asean Sr ON en . 

| cal | onats | santan | cwttestas | stres | 


Alamak... Panas 


Agar komputer jinjing tidak 
kepanasan, dan anggota badan 
pun tetap nyaman. 


Perangkat Palm dan PocketPC 
cukup dingin pada pemakaian 
normal. Beda dengan beberapa 
model laptop keluaran terbaru yang 
cepat panas. Di samping panas yang 
diproduksi si perangkat itu sendiri, 
kondisi lingkungan pun sebenarnya 
ikut andil juga. 

Jadi jika Anda akan mengadakan 
perjalanan ke suatu daerah yang 
bersuhu tinggi dengan membawa 
laptop tersebut, mau nggak mau Anda 
harus mempertimbangkan untuk 
menjaga suhu perangkat tersebut. 
Selain laptop jadi lebih awet, ini akan 
menghindarkan paha Anda dari 
kepanasan. 

Salah satu solusi sederhana adalah 
dengan menggunakan bangku atau 
semacam meja yang diletakkan di 
pangkuan Anda. Tapi jika sekiranya 
cara itu terasa sulit, ada beberapa tip 
jitu agar laptop tidak meleleh, pun 
paha tidak terpanggang. 

Masalah utamanya adalah 
kebanyakan laptop melakukan sendiri 
pendinginan dengan menyedot udara 
dingin masuk melalui lubang udara 
yang berada di bagian bawahnya. 
Padahal, Anda mungkin sering 
meletakkannya di pangkuan. Kaki- 
kakinya yang pendek tak mampu 
menjaga jarak dengan paha Anda 
agar ventilasi tersebut tetap terbuka, 
maka panas dan semakin panas saja 
laptop itu, begitu juga paha Anda. 

Beli saja alat yang mampu 
menangani panas tersembunyi dari 
laptop, misalnya Laptopcooler 
(www.climator.com/ 
passivecooling.htm). 





Koolsink 
merupakan 
tatakan khusus 
yang mampu 
memperlancar 
sirkulasi udara 
pada laptop. 


Screenshot 5 

Saat pertama kali mengecek 
data, Anda pasti akan 
menemui masalah. 


Laptopcooler hanya berfungsi 
sepanjang tasnya tidak meleleh 
kepanasan. Ya, alat ini memang 
semacam batu es dengan bahan yang 
menyerap panas. Tapi sekali alat ini 
melemah khasiatnya, maka laptop 
akan kembali panas seperti biasanya. 
Selain itu pendingin ini juga tidak 
berhasil menjaga space udara yang 
berada di bawah si perangkat. 

Ada lagi cara yang lebih 
permanen, yaitu membeli alat 
bernama Koolsink 
(www.koolsink.com). Alat ini 
berupa selembar aluminium yang 
bekerja dalam tiga cara. Pertama, alat 
ini membentang datar, melancarkan 
sirkulasi udara di bawah komputer. 

Lalu, karena udaranya berputar- 
putar di sana, udara pun bersirkulasi 
di bagian bawah Koolsink juga. Jadi 
meski laptop sudah panas, pangkuan 
Anda tidak akan merasakannya. 
Disebabkan putaran udara itulah 
maka Anda tidak tersentuh panas, 
kecuali pada ujung-ujungnya. 

Cara lain yang sangat sederhana 
adalah dengan mengangkat komputer 
dari pangkuan Anda dan memindah- 
kannya ke meja. Tidak ada kaitannya 
sama sekali dengan teknologi. 
Pertimbangkan untuk menggunakan 
meja laptop bernama Lapgenie 
(www.lapgenie.com). Tapi dengan 
alat ini, Anda bekerja dengan posisi 








bersila. Kurang nyaman! 

Pikirkan untuk memiliki alat 
penyangga bernama Podiumpad yang 
memungkinkan Anda untuk tetap 
duduk dengan kursi. Anda bisa 
melihat produk keluaran Road Tools 
ini melalui video dari CNN di situs 
www.roadtools.com/cnn.html. 

Produk seharga US$ 20 (sekitar 
Rp 170.000) tersebut hanya 
menyangga bagian bawah laptop dan 
memberi jarak dengan pangkuan 
Anda. Paha Anda tidak akan 
merasakan panas. Itu saja, tidak ada 
kaitannya sama sekali dengan 
teknologi. 

Ada lagi elegs (www.e-leg.cc). 
Semacam penjepit berbobot ringan 
yang juga menyangga laptop ke atas. 
Komputer tetap dingin sih iya, tapi 
cara ini jelas kurang nyaman. 

Situs Working Well yang 
beralamat di www.working-well.org/ 
plaptop.html merekomendasikan alat 
bernama Bakker Elkhuizen Ergo-O, 
yang diperlukan untuk menyangga 
PC Tablet saat Anda mencoba 
menggunakan kibor. 

Eh, Anda juga bisa memanfaatkan 
perabot-perabot rumahan yang 
tersedia, kok. Sebuah tatakan meja 
biasa yang tahan panas bisa 
digunakan untuk melindungi kulit 
Anda. Baki makanan pun juga bisa 
memperlancar aliran udara. 

Memang, keduanya sama sekali 
bukan teknologi tinggi. Bahkan 
Anda tidak perlu merogoh kocek lagi 
untuk memanfaatkannya. Tapi toh 
cara ini efektif kan? 

Yang penting, jangan pernah 
anggap remeh masalah panas pada 
laptop. Ini serius. Tahun lalu saja 
muncul laporan di situs-situs berita 
bahwa terdapat pengguna laptop yang 
terganggu anatominya gara-gara hal 


seperti ini. 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Feature -- Ultimate DIY 


| 
l 
MEREKA RENGAREN: 
Mi 








ARARARARARA, 
MENENERURAR: 





l 
| 


NAAARERERER: 
haftiiketirita 


ANU ANTANNTNT AN, 
JA. Hk | 


ba 




















komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


2 








Ultimate DIY - Feature 


. Mengejar 





yang Spektakular 


Bangun sendiri sebuah PC nan fantastis. Ketahui apa saja yang diperlukan, biaya, serta bagaimana caranya. 


embangun PC sendiri? Oleh sebagian orang ide 
ini dianggap tidak praktis. Karena selain 
jatuhnya lebih mahal (dibanding beli jadi), 
Anda juga perlu bekal pengetahuan yang cukup. 
Belum lagi risiko jika ternyata gagal. 

Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana 
mendapatkan PC yang Anda inginkan tanpa kompromi. 
Lalu melihat hal-hal apa saja yang bisa dilakukan dengan 
memanfaatkan komponen-komponen terbaik yang 
tersedia. Selain bisa mewujudkan impian untuk 
memiliki PC idaman, kita pun puas jika berhasil 
merakitnya. 

Lalu bagaimana kita bisa mengumpulkan 
berbagai komponen (prosesor, drive, memori 
dan kartu grafik) terbaik untuk disusun 
menjadi komputer yang hebat, bahkan 
lebih hebat dari PC bermerek? Caranya, 
dengan melihat komponen-komponen yang 
paling sering diburu atau justru jarang dicari di 
pasaran. 

Anda bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan 
teknologi pendinginan yang tak berisik, yang 
memungkinkan Anda membangun PC yang seolah tak 
bersuara. Tinggalkan saja bahan plastik untuk casingnya 
dan pilih bahan aluminium bermutu baik, serta gunakan 
power suply yang memadai juga. 

Jangan berhenti sampai situ saja, percantik juga 
penampilannya. Misalnya tambahkan panel LCD yang akan 
menampilkan berbagai hal dari temperatur sistem untuk 
melihat informasi atau judul lagu yang sedang diputar. 

Biar lebih menarik lagi, ganti salah satu sisi casing dengan 
model kaca, lalu tambahkan lampu di dalamnya, maka 
komponen pun tampak semakin cantik. Untuk membangun 
sebuah PC sendiri memang perlu melakukan hal-hal 
tersebut, bahkan lebih. 

Kami beri tiga ide: sebuah PC yang tak berisik, PC untuk 
hiburan di rumah, atau PC yang cantik dan gaya. Tentu, 
pada tiap sistem, kita perlu melihat apa yang membuat PC 
tersebut berbeda dan menarik, lalu bandingkan produk dan 
tekniknya, dan rumuskan apa saja yang diperlukan untuk 
membangunnya. 

Kami menjelaskannya di sini untuk Anda yang telah 
berani membangun PC sendiri atau berencana 
mengembangkannya. Sistem ini bakal sungguh unik, 
berbeda, dan akan membuat iri teman dan saudara Anda. 


Heatsink Zalman 
Flower ini seefektif 
penampilannya. 
Kombinasi kipasnya 
bisa mendinginkan 
sekaligus meredam 
suara Pentium dan 
Athlon terbaru. 














| 


Si Pendiam 

Suara bising sering mengiringi kerja PC-PC terbaru saat 
ini. Suara tersebut muncul sejak awal komputer dihidupkan, 
tapi biasanya tertutup oleh suara-suara gaduh di kantor 


saban harinya, sehingga Anda tidak begitu menyadarinya. 

Di kantor atau di rumah ceritanya bisa lain. Suara yang 
ditimbulkan cukup mengganggu. Bahkan beberapa orang 
meyakini bahwa suara dengungan tingkat rendah yang terus- 
menerus itu bisa menganggu kesehatan. 

Kabar baiknya: Anda bisa membuat sendiri PC yang jauh 
lebih tenang, bahkan yang tak bersuara sama sekali (bukan 
berarti mati, lho). Jenis komputer ini sangat cocok jika 
diletakkan di ruang keluarga atau di kantor yang 
membutuhkan suasana tenang. 

Pada pembahasan ini kami juga menyinggung 
tentang kesalahan utama yang mengakibatkan 
berisiknya sebuah PC, dan mencari alternatifnya 
pada perangkat yang sudah ada atau baru. 


Biang Keladi 

Penyebab suara bising pada PC tak lain 
adalah kipas pendingin. Yang paling parah 
dengungannya adalah pendingin pada prosesor 
utama,disusul ki pas exhaustyang di pasang pada power supply. 

Setelah itu, yang juga turut berpartisipasi berdengung 
ria adalah kipas yang biasanya terdapat pada kartu grafik 
berkinerja baik, dan pada chipset utama mainboard. Tak 
cukup itu saja, beberapa casingjuga memasang kipas (exhaust 
fan) yang bertugas membuang hawa panas dari dalam CPU, 
dan juga menyedot hawa sejuk ke dalam CPU. 

Tapi suara bising pada PC tidak melulu hanya disebabkan 
putaran kipas saja. Hard disk keluaran terbaru dan drive optik 
(seperti CD-ROM dan DVD-ROM) juga memiliki 
komponen yang berputar ribuan kali per menitnya. Kadang 
suara pada permulaannya hampir mirip dengan pesawat yang 
siap tinggal landas. 

Akan lebih buruk lagi kondisinya, jika perangkat- 
perangkat tersebut tidak dipasang dengan tepat, misalnya 
sekrupnya kurang pas atau kendor. Jika demikian, getaran 
yang diakibatkannya tentu saja akan menimbulkan bunyi 
dengungan yang cukup keras. 


Solusinya 

Ada dua hal yang bisa Anda lakukan untuk 
mengatasinya. Pertama, mencari alat pendingin yang tidak 
menimbulkan suara. Kedua, mempertimbangkan 
penggunaan komponen yang tidak mudah panas atau 
menimbulkan suara-suara saat bekerja. 

Memang, kebanyakan kipas itu menimbulkan suara 
berisik, karena berputar dengan sangat cepat. Bisa saja sih 
Anda memperlambat putarannya, sehingga suara berisik 
yang ditimbulkannya pun juga berkurang. Tapi kalau begitu 
keberadaannya akan menjadi sia-sia saja kan! 

Kecuali jika ukurannya kipasnya diganti dengan yang 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





besar. Putarannya lebih pelan, begitu juga suaranya, tapi 
tetap berfungsi dengan baik untuk memperbaiki aliran 
udara. 

Pada proses pendinginan kipas biasanya tidak bekerja 
sendiri. Ada heatsink yang juga bekerja untuk menyedot 
udara panas. Heatsink yang berukuran lebih besar akan 
menyedot panas lebih banyak. Kalau heatsink-nya bagus, 
kipas cukup berputar pelan-pelan saja. 

Alternatifnya, Anda bisa mempertimbangkan proses 
pendinginan tanpa menggunakan kipas sama sekali. Water 
cooling misalnya bisa lebih mengawetkan PC yang sudah 
di-overclock. Tapi tidak untuk digunakan pada PC normal 
(non-overclocked). 

Penggunaan water cooling ini tidaklah membuat PC tidak 
bersuara sama sekali, tapi jika dibanding dengan penggunaan 
kipas umumnya, jelas akan jauh lebih tenang. Harga 
pendingin ini memang mahal, mulai sekitar £ 80 (sekitar 
Rp 1,2 juta). Tapi kinerjanya bisa diandalkan, terutama jika 
prosesor sudah mulai kepanasan. 

Yang juga penting, Anda perlu mempertimbangkan agar 
semua yang ada di dalam CPU itu mudah untuk menjadi 
dingin. Komposisi dan peletakan berbagai kabel yang tidak 
teratur tentu juga mempengaruhi kelancaran aliran udara, 
sehingga komponen PC akan mudah panas. Konsekuensinya 
butuh sarana pendingin yang lebih banyak lagi. 

Anda perlu berhati-hati dalam mengatur kabel. 
Penggunaan kabel khusus yang tipis akan mampu 
memperlancar aliran udaranya, sehingga PC Anda akan 
tetap terjaga untuk tidak kepanasan. 

Untuk urusan drive, terdapat beberapa model yang 
mampu meminimumkan suara yang dikeluarkan. Drive optik 
kan hanya menimbulkan masalah kebisingan ini pada saat 
bekerja (berputar) pada kecepatan maksimal. 

Tapi biasanya tersedia utilitas tambahan dari pabriknya 
yang memaksa perangkat ini untuk berjalan pada kecepatan 
rendah, sehingga tidak terlalu berisik. Toh kebanyakan 
orang juga kurang mengeksploitasi kecepatan drive-nya. 
Apalagi sebenarnya DVD movie dan CD audio hanya 
berputar dengan kecepatan single speed. Sangat ekstrem 
memang, tapi bagus untuk sistem yang tidak terlalu 
mementingkan kecepatan. 


Alternatifnya 

Yang perlu diperhatikan pertama kali jika membangun 
PC dengan prosesor AMD Athlon atau Intel Pentium 
adalah memasang heatsink dan kipas. Tapi pilihlah heatsink 
yang ultraefisien dan kipas yang tak berisik. 

Situs seperti OuietPC (www.guietpc.co.uk) 
menyediakannya. Salah satunya yang menjadi favorit kami 
adalah Zalman Flower (Gambar 1). Produk ini meli puti 
heatsink berdesain detil, kipas yang besar, dan resistor 
variabel untuk mengatur kecepatan putaran. Kipas tidak 
dipasang di atas, melainkan menggantung di bawahnya. 

Zalman mengklaim tingkat kebisingan antara 20 hingga 
33 dBa (desibel akustik) tergantung dari kecepatan kipas. 
Harganya £ 29 (sekitar Rp 440.000). 

Alternatifnya, Anda bisa menggunakan heatsink 
berukuran besar, seperti produk Alpha PAL8942T atau 
Thermalrights SLK800 (Gambar 2). Sandingkan dengan 
kipas besar (80 mm) yang berputar pelan seperti Papst 8412 
NGML 0,6 W (Gambar 2 bawah). Harga heatsink tersebut 
sekitar £ 30 (sekitar Rp 450.000), dan kipasnya £ 14 (sekitar 
Rp 220.000). 

Langkah berikutnya, beli power supply yang tidak berisik 
pula. OuietPC menawarkan model O-Technology seharga 
£ 45 (sekitar Rp 700.000) dengan daya 300 W. Enermax 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Feature -- Ultimate DIY 


Mini-ITX menjadi salah 


AT satu casing terbagus 
Naam - sekaligus paling tak 
OA — —— berisik. Heatsink di 


satu sisinya juga tanpa 
perlu jasa kipas. 









Casing Tranguil 
menggunakan heatsink 
besar yang berada 
hanya di satu sisi saja, 
yang bertugas 
mendinginkan CPU 
tanpa bantuan kipas. 


pun memiliki tipe serupa dengan dilengkapi kipas yang bisa 
diatur kecepatannya seharga £ 39,95 (sekitar Rp 620.000) 
dengan daya 350 W. Coba cari dari situs 
www.overclockers.co.uk. 

Setelah itu jangan lupa untuk memperhatikan juga kipas 
kipas kecil yang biasa ditemukan pada mainboard dan chipset 
kartu grafik. 

Cek juga apakah sekrup-sekrup pada drive sudah benar- 
benar terpasang rapat. Manfaatkan saja semacam spons 
untuk mengganjal bodi drive dengan casing untuk 
meminimumkan getaran. 

Untuk memaksimumkan aliran udara, sebaiknya 
gunakan kabel IDE bulat (atau yang digunakan pada drive 
ATA Serial). 


PC nan Bisu 

Dengan cara-cara tersebut pun sebenarnya belum bisa 
membuat PC benar-benar bisu. Memang, penyebab utama 
bunyi pada PC adalah ki pasnya,disusul komponen lain. Tapi 
membuang kipas tersebut jelas tidak mungkin, karena PC 
akan kepanasan. 

Apalagi pada tipe-tipe prosesor yang terkini. Tapi, 
bagaimana halnya bila Anda tidak memerlukan PC 
berprosesor terkini untuk menjalankan seluruh aplikasi yang 
biasa Anda pakai! Biasanya, jenis prosesor yang lebih rendah 
spesifikasinya juga lebih dingin, lho. 

Anda bisa mempertimbangkan mainboard MiniITX dari 
Via yang ditempel prosesor C3. Konsekuensinya memang 
tidak bisa di-upgrade. Kami pilih Epia model M10000 dengan 
1 GHz C3 seharga sekitar £ 105 (sekitar Rp 1,6 juta). Cukup 
cepat untuk aplikasi office dan tersedia hardware MPEG-2 
decoding untuk film DVD yang halus. 

Heatsink dan kipas yang digunakannya berbentuk kecil. 
Hush Technologies dan Tranguil PC telah membuat casing 
khusus untuk mainboard Epia dengan heatsink besar yang 
berjalan baik di satu maupun kedua sisinya. 

Tranguil menawarkan pilihan barebone dengan kondisi 
mainboard, heatpipe, dan power supplyterpasang. Memori dan 
drive menyusul. Kami memilih yang berwarna hitam dengan 
mainboard Epia M10000 terpasang. Harganya £ 299 (sekitar 
Rp 4,6 juta). 

Beberapa tawaran drive optik tipis juga bisa Anda pilih. 
Kami memilih smartslot loading Panasonic CD-RW/DVD 
dengan pinggiran hitam seharga £ 139 (sekitar Rp 2,1 juta) 
plus adaptornya seharga £ 9,5 (sekitar Rp 145.000). 

Epia M10000 hanya punya satu slot memori, pilih saja 
memori merek Crucial 512 MB PC2100 dengan harga £ 
53,99 (sekitar Rp 840.000). Hard disk paling diam yang telah 
kami coba adalah Seagate Baracuda berkapasitas 80 GB dan 
berharga £ 52 (sekitar Rp 810.000). 


Total jenderal, untuk PC rakitan seperti ini, Anda perlu 
mengeluarkan uang sekitar Rp 8,5 juta (belum PPN), tanpa 
sistem operasi, monitor, kibor dan mouse. Sebagai 
perbandingan, dengan sekitar Rp 150.000 lebih mahal, 
Anda sudah bisa mendapatkan komputer bermerek dari 
MiniITX dengan konfigurasi yang sama. 


Akhirnya.. 


Dengan cara tadi, Anda sudah bisa membungkam PC 
Anda secara efektif. Intinya, Anda harus pilah-pilih 
komponen yang tepat, ditambah pengadaan komponen baru 
yang tak bersuara secara virtual. 

Dan walau tak bisa berbuat banyak untuk drive optik agar 
berjalan pada kecepatan tunggal, secara teori hard disk bisa 
ditukar. Ada adaptor yang bisa menghubungkan langsung 
memori CF (Compact Flash) ke IDE controller standar dan 
bisa digunakan secara normal. Hard disk pun menjadi lebih 
kecil. Tapi perlu diingat, Anda butuh CF berkapasitas besar 
untuk mengangkut sistem operasi dan aplikasi. 


Memanjakan Mata & Telinga 

PC yang dijual di pasaran saat ini sebenarnya sudah cukup 
memenuhi sebagai sarana hiburan di rumah. Anda (dan 
keluarga) bisa menonton film DVD, bermain games, 
mengelola koleksi musik/video/foto, bahkan memutar dan 
merekam siaran televisi. Apa lagi? 

Tapi, masih ada poin minusnya. Selain terlalu besar 
ukurannya, PC juga kurang sedap jika dipajang di ruang 
keluarga. Ditambah lagi suara (mesin) yang ditimbulkannya 
terlalu bising di banding perangkat rumahan lainnya. 

Penggunaan PC juga rumit, pengoperasiannya pun juga 
harus dari jarak dekat. Sementara tipikal perabot 
(khususnya) hiburan rumahan hampir semua menggunakan 
remote. Jika Anda memang nekat meletakkan PC di ruang 
keluarga, simak beberapa hal berikut: 


# Tranauil 





# "/ 












tore « 


Situs Mini-ITX di 
www.mini-itx.com 
banyak dikunjungi 
mereka yang sedang 
mencari inspirasi saat 
membangun PC. 


Syaratnya 
Aplikasi yang banyak 
diminta untuk PC 


hiburan ini meliputi: 
video decoding dan 
pemutar film DVD atau file DivX. Ini didukung oleh prosesor 
Pentium 2 GHz dan kartu grafik tipe AGP yang baik. Tapi 
dengan mainboard Via EpiaM dan MPEG-2 decoder, film 
DVD sudah cukup halus walau menggunakan prosesor 1 
Gis: 

Anda perlu prosesor yang lebih cepat jika tertarik dengan 
output HD (High Definition) untuk tampilan beresolusi 


Ultimate DIY - Feature 


Barbone Shuttle XPC 
ini cocok untuk 
membangun sistem 
yang ringkas tapi 
berkinerja tinggi. 












M10000 yang hanya 
berukuran 17 x 17 cm 
ini ideal untuk 
membangun PC tak 
berisik, juga bebas 
melakukan pengaturan 
untuk desainnya. 


Panasonic CD-RW/DVD adalah salah 
satu produk yang cukup ideal 
digunakan untuk menghemat 
konsumsi power. Produk ini juga 
mendukung penggunaan power 
supply yang tak berkipas. 





tinggi, 


seperti 
panel plasma atau 
proyektor. Untuk 
bermain games 


3D, pilih kartu 


grafik yang 
dilengkapi 
akselerator 3D. 

Kartu grafik 
yang baik tentu 
akan memberi 
kinerja yang 
prima juga. Tapi 
keuntungan yang 
Anda rasakan 
hanya pada resolusi yang sangat tinggi saja. Padahal, jika 
Anda menggunakan TV set sebagai monitor, resolusinya 
terbatas hanya 640 x 480 dpi saja. 

Untuk memanfaatkan TV standar sebagai output 
tampilan, pilih kartu grafik yang menyediakan output ke 
TV. Kalau tertarik untuk merekam siaran TV,ya Anda perlu 
kartu TV tuner. Jika Anda punya panel plasma atau 
proyektor dengan input VGA, cukup hubungkan 
| dengan kabel monitor standar saja untuk hasil 
terbaik. 

Kartu grafik all-in-one mungkin 
menjadi solusi terbaik, karena 
mendukung TV tuner, remote control, dan 
hanya membutuhkan satu slot AGP saja. 
Tapi kartu ini hanya menggunakan tuner 
analog, artinya tidak menawarkan kualitas dan 
fleksibilitas. 

Terakhir, kebanyakan mainboard sudah 
dilengkapi kartu suara onboard. Tapi penikmat 
audio sejati tetap akan mempertimbangkan penggunaan 
kartu suara yang lebih baik. 





Tampil Menawan 

Anda bisa mulai berburu casing dengan tampilan yang 
keren. Jika ingin menggunakan mainboard Via Epia-M,coba 
cari informasi tentang Hush Technologies Mini-ITX dan 
Tranguil PC System. Desain keduanya ramping, terlihat 
sangat hi-fi, dan suara pun cukup teredam. 

Platform Intel atau Athlon tetap bisa Anda pakai. 
Tengoklah XPC Shuttle Barebone (lihat gambar). Casing 
nya berbentuk kubus nan kompak, dengan mainboard dan 
power supply mungil. Sayang suaranya agak berisik, dan susah 
untuk diredam. Harganya sekitar £ 150-220 (sekitar Rp 2,3- 
3,4 juta). 

Atau untuk PC ATX terbaik, Anda bisa menengok 
Accent HTPC (Home Theatre PC) seharga £ 165 (sekitar 


Rp 2,6 juta). Tersedia warna hitam, emas, dan perak. 


Aksesorinya 

Umumnya perangkat elektronik rumahan dilengkapi 
display kecil plus remote control, tapi Anda menemui hal ini 
pada PC. Fasilitas tersebut hanya tersedia pada PC hiburan 
untuk rumahan tapi di kelas yang lebih tinggi. 

Display LCD pada PC memang bisa sangat 
menyenangkan. Selain informasi waktu, chapter, track, nama 
artis, suhu, display pada PC juga bisa menampilkan cuaca 
terkini yang mengacu ke link internet. 

Harga untuk display yang menampilkan 2 baris (masing 
masing 20 karakter) pada PC sekitar £ 65 (sekitar Rp 
990.000). Display tersebut bisa ditempelkan pada slot drive 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Feature -- Ultimate DIY 





pantas diperhitungkan 


untuk membangun PC 1 O - Pns HR 3 
hiburan di rumah. A1 - 


LCD 2 x 20 karakter dari Matrix Orbital 
didesain seukuran drive 5,25”. Bagus untuk 
menampilkan judul lagu dan statistik sistem. 


Casing Accent HT-100 maa 
e 








bay 5,25”. Tapi pada jenis casing HTPC (Home Theater 
PC) seperti Accent dan A-tech (lihat gambar) sudah 
tersedia tempat khusus untuk meletakkan display LCD. 

LCD dan VFD (Vacuum Fluorescent Display) yang 
memimpin pasar adalah Matrix Orbital (lihat gambar) dan 
Crystalfontz. Keduanya dijual langsung melalui situsnya. 

Kebanyakan display LCD dan VFD menggunakan 
koneksi serial 9-pin, malah Accent memakai koneksi 
parallel. Sementara yang baru sudah menggunakan USB. 

Saat ini beberapa PC juga sudah dilengkapi fasilitas 
remote control untuk pengoperasiannya. Yang paling popular 
adalah Evation IR Man. Berbentuk kotak kecil yang 
dilengkapi port serial 9-pin untuk koneksinya. Produk 
seharga sekitar £ 21,8 (sekitar Rp 340.000) ini tersedia di 
www.intolect.com. 

Beberapa TV tuner dan kartu grafik allin-one juga 
dilengkapi fasilitas tersebut, tapi terbatas untuk 
mengoperasikan fungsi-fungsi tertentu saja. PDA juga bisa 
dimanfaatkan sebagai remote control. Ada yang 
menggunakan fasilitas infraredinya, ada juga yang dengan 
koneksi jaringan nirkabel. 


LCD 2 x 20 karakter 
dari Matrix Orbital 
didesain seukuran 
drive 5,25”. Bagus 
untuk menampilkan 
judul lagu dan statistik 
sistem. 


Un Hardware 
. FC Magazine 


Hands 





Software 

Sistem operasi dan aplikasi desktop didesain untuk 
tampilan resolusi tinggi yang dapat dinikmati dari jarak 
dekat. Itulah sebabnya tampilannya kurang bisa berjalan 
baik di layar TV. 

Sebagai konsekuensinya, PC hiburan rumahan perlu 
interface yang bisa tampil bagus pada TV yang memang 


shifter 


WA 


Dengan Showshifter 
Anda bisa dengan 
mudah mengatur 
slideshow foto-foto 
koleksi Anda. 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





beresolusi rendah, dan dapat dinikmati dari jarak sekian 
meter. Anda perlu solusi terpaket. 

Showshifter (lihat gambar) adalah salah satu software 
terdepan untuk Windows yang menawarkan kemudahan 
untuk menonton video, melihat foto, mendengarkan musik, 
hingga merekam siaran TV. Software seharga £ 31 (sekitar 
Rp 480.000) ini juga melayani akses acara TV online, dan 
bisa menandai acara yang akan direkam. 

Tampilannya bagus saat dilihat di TV. Tapi Showshifter 
perlu software DVD player untuk memutar film DVD, seperti 
Cyberlink Power DVD. Software alternatif lainnya adalah 
Snapstream. 

Microsoft juga mengembangkan aplikasi yang serupa 
untuk Windows XP, berjuluk Media Center Edition (lihat 


gambar). Kemampuan dan interfacenya tidak jauh berbeda 


dengan Showshifter, tapi sayangnya hanya bisa berjalan di 
komputer builtup alias bermerek saja. 

Ada lagi yang bernama Powerstrip (lihat gambar). 
Software ini memungkinkan Anda untuk mengatur sendiri 
setelan display untuk mendapat gambar terbaik dari TV, 
panel plasma dan proyektor. Kalau Anda punya LCD atau 
VED, download saja salinan utilitas LCDC (lihat gambar). 


Untukmu Keluarga 

Walau kartu grafik allin-one dan audio onboard sudah 
cukup memadai dan ringkas, tapi konfigurasi yang lebih baik 
tentu menggunakan kartu grafik terpisah, TV tuner, dan 
kartu suara terpisah pula. 

Untuk itu semua, Anda perlu casing yang cukup luas. 
Kami memilih Accent model HTPC (£ 165 atau sekitar Rp 
2,5 juta), berikut VFD (£ 45 atau sekitar Rp 700.000) dan 
infrared kit (£ 29 atau sekitar Rp 450.000). Untuk power 


Garansi dan Layanan Purna Jual 


Kerugian terbesar yang jelas tampak dari proyek membangun PC 
sendiri (PC DIY — Do It Yourself) adalah tidak adanya layanan 
purna jual. Tidak ada garansi yang mendukung atas sistem 
komputer Anda secara keseluruhan. Karena Andalah yang 
berperan sebagai teknisi yang membangunnya. Jadi jika ada apa- 
apa terjadi, Anda sendiri yang harus menanggungnya. 

Tapi meski secara keseluruhan PC “made-in” sendiri Anda 
tersebut tidak dijamin dengan garansi, masing-masing komponen 
secara individual harusnya didukung oleh perusahaan yang 
mengeluarkannya. 

Disk drive, prosesor, memori, kartu-kartu, monitor, power supply 
tentu masing-masing ada garansinya. Tapi penting untuk 
mengecek cetakan kecil tentang kondisi penggunaannya.Garansi 
bisa dengan mudah hangus atau tidak terpakai lagi gara-gara 
kondisi-kondisi tertentu. Jadi pemilik harus memperhatikan 
secara seksama kondisi barang sebelum dibuka dari boksnya. 
Penambahan komponen “OEM — didesain untuk para integrator 
sistem tetapi siap tersedia untuk pengguna — mungkin tidak 
dilengkapi garansi penuh. Komponen tersebut dijual dengan 
dukungan integrator sistem. Senasib sepenanggungan dengan PC 
DIY Anda tersebut. 

Intinya, walau komponen di PC DIY punya garansi, Anda sebaiknya 
jangan memulai merakit dulu kecuali jika sudah siap untuk 
didukung secara khusus, atau Anda sudah memiliki akses yang 
cepat ke ahli yang bisa segera membantu. 

Sayangnya, si ahli tersebut susah ditemui. Bukan sobat, bukan 
kerabat. Anda coba saja kunjungi berbagai forum online, seperti: 
http://forums.pcw.co.uk, cari pengetahuan tentang hal 
tersebut, atau sekadar menuliskan kata kuncinya ke Google. 


supply:nya kami memakai O-Technologi (£ 45 sekitar Rp 
100.000). Semua tersedia di situs OuietPC. 

Untuk stabilitas dan kinerja, kami menggunakan Intel 
Pentium 4/2,6 GHz (£ 158 sekitar Rp 2,4 juta). Mainboard- 
nya dari Abit IC7-G (£ 128 sekitar Rp 1,99 juta) dengan 
memori Crucial PC3200 (2 x 256 MB) yang mendukung 
dual-kanal (£ 68 sekitar Rp 1 juta). 

Kartu grafik, kami pilih ATi Radeon 7500 (£ 35 sekitar 
Rp 540.000) untuk kualitas gambar DVD terbaik. Karena 
kebutuhan untuk memutar HD Windows Media 9 kami 
perlu memori 128 MB, maka kami beralih ke Radeon 9800 
Pro dari Crucial (£ 233 sekitar Rp 3,6 juta). 

Untuk meredam suara PC, kami 
memasang Zalman Flower (£ 38 sekitar Rp 
590.000) dan Heatpipe Heatsink (£ 22 
sekitar Rp 335.000) dari OuietPC. 

Perlu hard disk berkapasitas besar untuk 
merekam siaran TV. Kami memilih Seagate 
Barracuda 160 GB dengan koneksi Serial ATA 
(SATA) seharga £ 118 (sekitar Rp 1,8 juta). Selain 
menampung data besar, tak berisik, SATA juga 
memperlancar aliran udara. 

Untuk player-nya kami memakai DVD-ROM biasa-biasa 
saja, yaitu Pioneer DVD-120 seharga £ 25 (sekitar Rp 
390.000). Kartu suara terpisah yang kami pilih adalah M- 
Audio Audiophile 2496 professional (lihat gambar) seharga 
£ 152 (sekitar Rp 2,3 juta). Software untuk TV tuner yang 
kami pakai adalah Hauppauge Win TV Go (analog) seharga 
£ 28 (sekitar Rp 430.000). 

Agar nyaman saat digunakan di sofa, 
kami memilih kibor dan mouse optik 
nirkabel. Pilihan kami jatuh pada keluaran 
Gyration dengan harga £ 90 (sekitar Rp 
1,4 juta). 

Terakhir, software yang kami gunakan ' 
adalah sistem operasi Windows XP 
Professional, power DVD 5 Deluxe, ! 
Showshifter (berikut DivX Pro), masing- 
masing seharga £ 215 (sekitar Rp 3,3 juta), 
£ 45 (sekitar Rp 700.000), dan £ 40 (sekitar 
Rp 620.000). 

Total investasinya senilai £ 1.644 (sekitar 
Rp 25,5 juta). Ini belum termasuk monitor, 
karena tujuan kami menggunakannya untuk 
tampil di layar TV, panel plasma atau proyektor 
yang ada. 

Kalau dilihat nilainya, memang sangat mahal. Tapi 
pilihan komponennya terbaik, tanpa menimbulkan suara, 
dan casingnya pun tampak sangat menarik. Ditambah lagi 
fasilitas remote control dan VFD. 

Biaya tersebut bisa saja kita tekan lagi. 
Misalnya dengan menghilangkan HD video 
(hemat sekitar Rp 3 juta), lalu gunakan saja kartu 
grafik allin-one,audio onboard,dan casing standar. 
Pasti turun harganya bakal sangat jauh tuh. 


Bukan untuk Pemula 

Agar semuanya berjalan sesuai harapan, Anda 
perlu melakukan berbagai pengaturan. Kami 
merekomendasikan mereka yang telah sangat 
berpengalaman saja untuk melakukan konfigurasi 
ini, tentunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diharapkan. 

Sebagai tambahan informasi dan bantuan 
tentang HTPC, kunjungi saja Forum AVS di 
www.avsforum.com . 


2. 
X4 


(— 













Ultimate DIY - Feature 


M-Audio Audiophile 
2496 untuk Anda yang 
serius perihal kualitas 
audio 


Cantik dan Gaya 

Banyak pengguna PC dengan antusias tinggi mulai 
memodifikasi desain tampilan luar PC mereka. Yang paling 
sederhana dengan menyemprotkan cat warna-warni pada 
casing PC-nya. Ada juga yang memasang jendela 
pada sisi kanan atau kiri casing dan menambahkan 
lampu hias di dalamnya. 

Bahkan model-model PC barebone atau mini-PC 
juga sudah didesain sedemikian menarik. Pokoknya 
berpenampilan beda deh. 

Contoh casing yang sudah dipermak habis- 
habisan adalah bertema roti bertabur es, yang 
merupakan hasil modifikasi dari perorangan. 
Biayanya sangat terjangkau. Ingin mencoba sesuatu 
yang lain? Simak yang berikut: 









Jendela dan Lampu 

Model casing yang popular dan banyak digemari 
saat ini adalah yang memiliki jendela transparan di samping, 
dan lampu hias di bagian dalam untuk memamerkan 
komponen-komponen yang ada di CPU tersebut. 

Awalnya sih, ide tersebut terdengar gila. Tapi setelah 
diamati ternyata bagus juga. Sehingga akhirnya pengguna 
pun berlomba mempercantik heatsink, kipas, dan komponen 
lainnya. 

Untuk memodifikasinya, gunakan casing dengan panel 
kiri yang bisa dilepas. Anda bisa melubanginya sendiri. Atau 
bawa saja ke tukang potong aluminium. Anda 
tinggal memesan bentuknya, semau Anda. 

Mau gampang? Beli saja casing kosong yang 
berjendela. Beres deh. Bahkan,ada juga model casing 
dengan panel samping yang dihiasi akuarium dan 
ikan-ikanan plastik. Wow... 

Atau pilih saja casing dengan model transparan. 
Model ini memerlukan penerangan yang lebih agar 
semua komponen di dalamnya terlihat jelas dan 
memesona saat dipandang. Dengan biaya sekitar £ 
50-150 (sekitar Rp 770.000 hingga Rp 2,3 juta), 


Anda bisa bermain-main dengan casing. 


Merias PC 


Memodifikasi casing memang menyenangkan, 
tapi akan lebih puas jika membuat sendiri dan tampil 
tiada duanya. Agar fleksibel, coba gunakan 
komponen yang lebih ringkas. Untuk mainboard 
misalnya, coba gunakan Epia yang berukuran 17 x 17 
cm. Mainboard keluaran Via ini banyak digunakan di 
kalangan komunitas PC gaya. 

Coba kunjungi situs www.mini-itx.com untuk 
mencari-cari inspirasi. Banyak sekali contoh, 
termasuk juga penggunaan mainboard mini 
tersebut. 

Modifikasi tidak sebatas melubangi casing yang 
ada dan memasang mainboard. Para modifikator 
juga mempertimbangkan untuk mempercantik 
komponen lainnya, termasuk disk, power supply, 
alat pendingin, dan lainnya. 

Yah, kalau Anda butuh PC untuk bekerja, hal 
seperti jelas tidak cocok. Tapi coba pikirkan untuk 
melakukannya saat bersama si buyung dan si upik. 
Cocok lah untuk melatih kreativitasnya. 


PCW | ANDY 


Buat teman dan 
kerabat Anda 
terpesona dengan 
kilauan lampu dari 
CPU Anda. 


Tambahan akuarium di sisi CPU membuat unik dan 
semakin mempercantik penampilan komputer Anda. 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Gordon Lang 
Penggemar bongkar-bongkar hardware sejak 
Sinclair ZX80, dan mantan editor PCW 


- 
Nam Hands On - Hardware 





Mendobrak Xbox 


Temukan fungsi tersembunyi dan menarik dari konsol game bikinan Microsoft. 


agi penggemar game, Xbox 
sudah barang tentu bukan 
sebuah nama yang asing. 
Konsol game bikinan 
Microsoft itu kini merupakan salah 
satu konsol terpopular, selain 
PlayStation 2. 

Tapi tahukah Anda, berbeda 
dengan konsol game pada umumnya, 
mesin Xbox ternyata terdiri dari 
beberapa komponen PC. Pertanyaan- 
nya, bisakah mesin tersebut juga 
berfungsi layaknya sebuah PC! 

Bisa. Spesifikasi Xbox sangat mirip 
dengan PC. Sebut saja prosesor 
pentium III 733 MHz, chipset grafik 
Nvida, memori 64 MB, hard disk 8 
GB, DVD ROM drive, port ethernet 
dan dukungan sistem berbasis 
Windows 2000. Empat port game 
controlernya pun sangat mirip 
dengan port USB dengan bentuk 
yang berbeda dan kabel tambahan. 

Dua tahun lewat dari peluncuran 
pertamanya, Xbox kini telah menjadi 
obyek eksperimen dan modifikasi 
oleh banyak orang. Mereka 
mengubah alat ini menjadi player 
multimedia atau bahkan mengisinya 
dengan sistem operasi Linux. 

Microsoft sendiri keberatan jika 
modifikasi tersebut kemudian 
digunakan untuk menjalankan 
aplikasi bajakan. Tapi bila aplikasi 
open source bagaimana! Inilah daerah 
abu-abu untuk meng-hack Xbox. 
Pada sebagian negara sampai saat ini 
belum ada dasar hukum yang 
mengaturnya. 

Amerika Serikat mempunyai dasar 
hukum yang mengatur modifikasi alat 
elektronik. Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) mengatur 
bahwa konsumen tidak berhak 
membuka, memodifikasi atau bahkan 
merusak produk yang dibelinya. 

Sedangkan di Inggris, berdasarkan 
rancangan undang-undang yang ada, 
aktivitas modifikasi menjadi ilegal 
jika berhubungan dengan sesuatu 
yang melanggar hukum, seperti 
menggunakan material bajakan. 

Bagaimana dengan di Indonesia! 
Sampai saat tulisan ini dibuat, belum 
ada undangundang yang mengatur 
dan membatasi aktivitas modifikasi 
terhadap barang elektronik yang 
Anda beli. 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Beginilah tampilan 
Xbox setelah dibuka 
casing-nya. Anda dapat 
menemukan beberapa 
komponen PC di 
dalamnya, termasuk 
DVD drive di sebelah 
kiri dan hard disk di 
sebelah kanan. 


Tujuan dan Persetujuan 

Berbekal berbagai publikasi yang 
banyak tersebar di internet, kami 
akan menjelaskan dasar-dasar 
modifikasi Xbox agar bisa 
menjalankan Linux atau menjadi 
Xbox media player. 

Referensi lain yang bisa Anda 
sambangi antara lain Xbox Scene 
(www.xbox-scene.com), Xbox 
Hacker (http://xboxhacker.net) 
dan Xbins (www.xbins.org). 

Sedangkan untuk mengetahui 
lebih dalam seputar proyek Xbox 
Linux dan Xbox Media Player, Anda 
bisa mengunjungi http://xbox- 
linux.sourceforge.net dan 
www.xboxmediaplayer.de. 

Tapi ingat, semua risiko ada di 
tangan Anda. Kami tidak 
bertanggung jawab dan tidak 
memberikan layanan untuk 
mendukung aktivitas ini. 

Membongkar Xbox juga akan 
menyebabkan garansi yang Anda 
miliki tidak berlaku. Modifikasi ini 
juga akan berpengaruh terhadap 
software dan layanan yang ada. 

Salah satu contoh misalnya, 
layanan online game melalui Xbox 
Live. Jika layanan ini menemukan 
adanya modifikasi dalam Xbox Anda, 
server akan serta-merta memutus dan 
menolak mesin Anda selamanya. 


Teorinya Begini... 

Mesin Xbox sebenarnya didesain 
hanya bisa menjalankan dan 
mengenali keping game Xbox dan 
keping film DVD. 

Cara kerjanya begini: begitu mesin 
konsol hidup, Bios akan langsung 
mencari dan membaca keping DVD 
yang sesuai dengan kode yang telah 
ditentukan. 





Jika tidak ketemu, mesin akan 
booting dengan menggunakan sistem 
operasi yang tersimpan dalam hard 
disk internal. Lewat sistem operasi 
bernama Dashboard, Anda dapat 
melakukan berbagai pengaturan 
terhadap audio, video, dan memori. 

Xbox yang belum dimodifikasi 
tidak akan dapat membaca dan 
menjalankan keping CD/DVD lain, 
selain keping game Xbox, film DVD 
dan sistem operasi Dashboard yang 
ada dalam hard disk-nya. 
Kesimpulannya, Anda perlu 
mengganti Bios standar Xbox dengan 
Bios yang sudah dimodifikasi. 

Dulu, modifikasi Bios disim pan 
dalam sebuah chip yang harus Anda 
solder langsung pada motherboard 
Xbox. Saat ini ada teknik yang 
memungkinkan Anda mengganti 
Bios bawaan Xbox dengan Bios 
modifikasi, tanpa harus membeli dan 
memasang chip tambahan. 

Walau Bios hasil modifikasi bisa 
mengenali dan membaca keping CD 
lain, Anda belum bisa menginstal 
dan menjalankan aplikasi langsung 
dari hard disk. Yang Anda butuhkan 
kemudian adalah sistem operasi 
Dashboard baru yang memungkinkan 
Anda menginstal dan menjalankan 
aplikasi langsung dari CD atau hard 
disk internal Xbox Anda. 

Sebab itulah, Anda perlu menda- 
patkan Bios dan Dashboard baru, dan 
kemudian menyimpannya ke dalam 
hard disk Xbox. Karena kita tidak 
menggunakan chip modifikasi, Anda 
harus mencari cara untuk mengganti 
Bios standar Xbox dengan Bios 
modifikasi secara manual. 


Menyiapkan Xbox 

Buka casing Xbox untuk menghu- 
bungkan dua bagian kecil yang ada di 
motherboard Xbox . Sebab, saat 
tulisan ini dibuat, inilah satu-satunya 
cara untuk dapat memodifikasi Bios. 

Untuk membuka tutup casing, 
lepaskan enam baut yang ada di 
bagian bawah konsol - berada di balik 
sticker dan “kaki” mesin. Setelah 
terbuka, Anda akan melihat DVD 
drive di sebelah kiri dan hard disk di 
sebelah kanan, sedangkan 
motherboardnya sendiri tersembunyi 
di bawahnya. Agar semua permukaan 


Hardware « Hands on 





Sebelum Anda dapat mengganti Bios original dengan Bios 
baru, hubungkan dua bagian yang ada di motherboard dengan £ 3 MM kah 
solder. Salah satu bagian berlabel R7D3, yang ada di pojok 
chip Nvidia. Dalam FIG 1 Anda dapat melihat tanda solder 

yang kami buat dengan menggunakan solder micro-tipped. 


motherboard terlihat, Anda harus 
melepas drive DVD dan hard disk 
tersebut. 

Mulailah dengan mencopot kabel 
IDE hard disk, lalu buka baut yang 
menopang hard disk tersebut. Lepas- 
kan hard disk, jika perlu lepaskan 
kabel power yang masih terhubung 
dengan hard disk Anda. 

Kemudian lakukan hal yang sama 
dengan DVD drivenya, sehingga 
motherboard terlihat lebih jelas. Lepas 
juga kabel IDE dari sana untuk 
memudahkan Anda mencari bagian 
yang harus disolder. 

Setelah semua bagian motherboard 
Xbox terlihat, cari dan temukan 
bagian pertama yang mesti Anda 
hubungkan, yaitu R7D3 yang 
letaknya ada di dekat chip Nvidia 
(lihat FIG 1). Dengan hati-hati, 
hubungkan bagian itu dengan solder. 
Selanjutnya, lepas 11 baut yang 
menopang motherboard, dan temukan 
bagian kedua yang harus Anda 
hubungkan di bagian bawahnya. 
Letaknya ada di bawah label R7R3 
(lihat FIG 2). Sekarang, kembalikan 


Xbox Anda seperti semula. 


Menyiapkan Bios Baru 
Bersiaplah untuk mengganti Bios 
original. Kami menggunakan salah 
satu yang paling populer bernama 
Evolution-X (levox) 2.6 http:// 
evox.xboxhackz.net. Pastikan Anda 





Untuk dapat melihat motherboard, Anda harus mencopot DVD 


drive dan hard disk Anda. 


Na Dn 


bt GocYooa, 


“Oa 


men-download Bios modifikasi yang 
sesuai dengan model Xbox Anda. 

Bios Xbox original berukuran 256 
KB dan diduplikasi empat kali untuk 
memenuhi chip1 MB. Walaupun 
kami dapat mengganti keempat Bios 
yang ada dengan Bios modifikasi, 
namun kami memilih untuk lebih 
berhati-hati dengannya. 

Dengan menggunakan utility 
bernama X-boxrbiosslicer, kami 
mendapatkan file bin original 
berukuran 256 KB. Selanjutnya, 
dengan menggunakan perintah DOS, 
kami membuat file Bios baru sebesar 1 
MB yang terdiri dari dua Bios original 
dan dua Bios modifikasi. 

Dengan menempatkan Bios 
modifikasi setelah Bios original, maka 
X-box akan langsung membaca dan 
menjalankannya sebagai Bios 
pertama. O ya, selanjutnya kami juga 
melakukan verifikasi dengan utility 
pengecek Bios X-box. 

Untuk melakukan ini, Anda 
membutuhkan file binary Bios original 


yang tersimpan dalam chip Bios Xbox. 


Mengakses Files 

Untuk mendapatkan Bios original, 
Anda harus menjalankan aplikasi 
utility Bios dari X-Box Anda. Tapi 
Xbox Anda kan belum dimodifikasi, 
bagaimana Anda bisa memasukkan 
utility tersebut? Jawabnya dengan 
menggunakan Trojan horse. 





Ex KE 
VIdlAm 


Bagian kedua yang 
perlu Anda 
sambungkan ada di 
bagian bawah 
motherboard. Labelnya 
R7R3 seperti terlihat 
pada FIG 2. 


Setelah Anda mencopot DVD drive dan hard disk, lepaskan 
kabel IDE dari motherboard agar tidak mengganggu 
penyolderan. 





Kebanyakan game Xbox memung 
kinkan Anda untuk menyimpan dan 
me-load posisi terakhir game Anda 
dari hard disk atau kartu memori. 
Proses loading inilah yang bisa 
digunakan sebagai back door untuk 
menjalankan program lain. 

Mungkin terlihat sedikit mustahil, 
namun saat ini ada lho file “saved 
games” yang jika di-load akan 
membuat Xbox langsung 
menjalankan versi simpel dari Linux. 
Selanjutnya, dengan menggunakan 
ethernet Anda bisa menghubungkan 
Xbox dengan PC dan menyalin files 
yang dibutuhkan ke dalam Xbox. 

Salah satu game yang memiliki file 
“saved games” yang telah disisipi 
Trojan Horse adalah “007 Agent 
Under Fire”. Pada proyek ini kami 
menggunakan 
“007Live0.3(plugins)wRainCoat”, di 
mana Raincoat adalah utility berbasis 
Linux yang memungkinkan Anda 
mem-back-up Bios Xbox dan 
menggantinya dengan Bios baru. 

Sebelum 007 dapat di-load, tentu 
Anda harus menyalinnya ke dalam 
hard disk Xbox. Beberapa orang 
melakukannya dengan mencopot 
hard disk Xbox dan memasangnya di 
PC sebagai slave disk. Baru kemudian 
menyalin file yang dimaksud dari PC 
ke hard disk Xbox. Sayangnya, karena 
Xbox menggunakan sistem file FatX, 
maka hal ini hanya bisa dilakukan 
jika PC Anda menggunakan sistem 
operasi Linux. 

Cara lain yang lebih gampang 
adalah dengan memanfaatkan USB 
memory key,yang dapat langsung 
dikenali oleh Dashboard dan 
memungkinkan Anda meng-copy file 
langsung ke hard disk. Anda hanya 
perlu sebuah adaptor agar bisa 
dicolokkan ke port Xbox controller 
dan sebuah utility yang memungkin- 
kan Anda menulis ke dalamnya. 

Salah satu USB memory key yang 
bisa Anda pakai adalah Mega X-Key 
bikinan www.lik-ssang.com yang 
tersedia di situs www.megaxkey.com 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


X 








yang dijual dengan harga £ 22 
(sekitar Rp 340.000). Peranti 
berkapasitas 32 MB ini dilengkapi 
dengan Xbox adaptor dan sebuah 
utility Windows untuk mengenali 
format Fat-X. 

Aha, tinggal salin file “saved 
game” tadi ke dalam USB key, lantas 
colokkan ke port Xbox controller. 
Gunakan opsi standar Dashboard 
Memory untuk mentransfernya ke 
hard disk Xbox dan me-load:nya. 
Xbox akan otomatis restart dan 
menjalankan Linux. Wow! 


FTP dan Telnet 


Dengan berjalannya Linux secara 
temporer dalam Xbox Anda, dan 
Xbox yang terhubung dengan PC 
melalui ethernet, kini Anda siap 
untuk melakukan langkah 
selanjutnya. Namun sebelum itu, ada 
baiknya kalau Anda melakukan back- 
up pada instalasi Xbox Anda. 

Gunakan utility FTP, hubungkan 
PC Anda ke alamat 192.168.0.64 
dengan username anonymously, 
lantas lihat isi dari hard disk Xbox. 
Anda akan melihat beberapa partisi, 
namun yang perlu Anda backup 
adalah isi dari drive C dan E. 

Langkah selanjutnya, backup Bios 
original dengan menggunakan 
Raincoat. Untuk melakukannya, 
jalankan: 

Telnet 192.168.0.64 

dari menu (Start) (Runj pada PC, 
kemudian ketik: 

cd /media/E/UDATA/4541000d/ 


000000000000/raincoat 
begitu Anda terkoneksi. 
Setelah masuk ke dalam direktori 
Raincoat, ketik : 
JIraincoat -r backup.bin 
untuk mem-backup Bios Anda ke 
dalam file bernama backup.bin. 
Begitu proses ini selesai, gunakan 
FTP untuk menyalin file bin tersebut 
ke PC Anda. Kemudian Anda pun 
dapat melakukan modifikasi Bios 
seperti telah diterangkan di atas. 
Koneksi anonymous FTP hanya 
meungkinkan Anda membaca dan 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Mega X-Key 32 MB 
USB. Memory Key ini 
dilengkapi dengan 
adaptor yang bisa 
dihubungkan ke port 
game controller Xbox 
dan sebuah aplikasi 
Windows yang bisa 
membaca format file 
Xbox. Cocok untuk 
digunakan dalam trik 
memasukkan file 
“saved game” ke 


dalam hard disk Xbox. 


Setelah trik 007 save- 


game berjalan, Xbox 
akan menjalankan 


versi simpel Linux yang 


memungkinkan Anda 
menghubungkannya 
dengan PC. 


Hands On - Hardware 


menyalin isi hard disk Xbox, namun 
tidak memungkinkan Anda menulis. 
Agar Anda bisa mendapatkan akses 
untuk menulis untuk memasukkan 
Bios modifikasi ke dalam hard disk 
Xbox, hubungi FTP PC Anda dengan 
menggunakan username dan password. 

Langkah ini memungkinkan Anda 
menyimpan Bios modifikasi dalam 
direktori Bios. Kemudian Anda bisa 
menggunakan Telnet untuk meng- 
copy-nya ke folder Raincoat. 

Untuk melakukan ini, pertama 
ketik 
cd /media/E/UDATA/454000d/ 


000000000000/raincoat 

Lihat isi dari direktori Guest, ketik: 
Is /home/guest 

Kami memberi nama Bios hasil 
modifikasi dengan nama 1024.bin. 
Selanjutnya ketik 

cp /home/guest/1024.bin 

untuk menyalin file tersebut, dan 
akhirnya ketik 

Iraincoat -p 1024.bin 

untuk meng-update Bios Anda. 
Raincoat akan menghapus, 
memprogram dan melakukan 
verifikasi Bios baru. Tapi jika proses 
ini berjalan tidak sempurna, Anda 
bisa mengulanginya. 


Dashboard Baru 

Begitu semuanya selesai, Anda 
mungkin kecewa bahwa setelah 
Anda me-restart Xbox Anda tidak 
melihat adanya perubahan. 
Perubahan yang paling berarti jika 
modifikasi Anda berjalan sesuai 
rencana adalah kini Xbox Anda 
dapat membaca dan menjalankan 
disk yang semula tak bisa dijalankan 
oleh Xbox. 

Kini, ganti Dashboard original 
dengan Dashboard baru. Kami sendiri 
menggunakan Evox Dashboard. 
Caranya sama, dengan menggunakan 
username dan password guest pada 
koneksi FTP, transfer files yang 
diperlukan. Selanjutnya dengan 
Telnet, pindahkan files tersebut ke 





root directory di drive C pada Xbox. 

Selain cara di atas, Anda juga bisa 
memasukkan files tersebut dengan 
menggunakan CD Evox bootable yang 
jika dijalankan memungkinkan Anda 
mendapatkan akses FTP untuk 
menulis dan membaca. 

Buatlah dulu file ISO dari Evox 
dalam format Xbox dengan peranti 
seperti XISO, kemudian bakarlah ke 
dalam CD kosong dengan 
menggunakan Nero. Karena 
karakteristik drive DVD Xbox tidak 
begitu kompatibel dengan CD-R, 
maka akan lebih baik jika Anda 
menggunakan CD-RW. Dan karena 
untuk bisa mem-boot X-Box 
setidaknya CD-RW harus terisi 100 
MB, maka kami menambahkan 
beragam gambar pada folder images 
untuk ganjel. 

Dengan menjalankan Evox 
Dashboard, Anda dapat mengakses 
(tulis dan baca) hard disk Xbox 
melalui FTP, sehingga 
memungkinkan Anda menyalin file 
Evox Dashboard langsung ke root 
drive C. Sedangkan IP Address dan 
detil informasi login bisa ditemukan 
dalam menu (Settings) pada Evox 
Dashboard. 

Restart Xbox, dan sekarang Xbox 
akan langsung booting dengan 
menggunakan Evox Dashboard tanpa 
mengharuskan Anda memasukkan 
CD. Anda dapat dengan mudah 
menambahkan berbagai aplikasi lain, 
seperti Media Player ke dalam hard 
disk X-Box dan menjalankan aplikasi 
tersebut melalui Evox Dashboard. 

Untuk memudahkan, Anda bisa 
membuat folder pada drive E: 
bernama aplikasi, kemudian gunakan 
direktori ini untuk menyimpan 
berbagai aplikasi. 


Kesimpulan 

Pusing? Bisa jadi itu yang Anda 
alami setelah membaca artikel ini. 
Memodifikasi Xbox memang harus 
melalui langkah yang lumayan 
panjang dan rumit. 

Bagaimana pun kami sendiri 
mempunyai dua alasan kuat untuk 
melakukannya. Selain kepuasan yang 
luar biasa jika prosesnya berjalan 
sesuai rencana, Anda akan 
mendapatkan nilai lebih dari sekadar 
mesin konsol berharga £129 (sekitar 
Rp 2 jutaan). 

Bagi kami, X-Box Media Player 
merupakan aplikasi yang wajib Anda 
miliki setelah Anda melakukan 
modifikasi. Nilainya setimpal dengan 


rumitnya modifikasi Anda. (II 





Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 


Produsen dan distributor yang berminat dipersilakan mengirim faksimili ke (021) 634 1833 dan e-mail ke komputeraktif @gramedia-majalah.com. 
















Ketersediaan dan layanan 
purna jual dari barang 
yang persis sama untuk 
pasar Indonesia adalah 
tanggung jawab produsen 
dan distributornya. 


MINI-PC 


Istimewa XX XX Xx 
— Bagus xx xx 
mahtimayan hk 

lek xx 
. Payah xx 







Logo BUY It! komputeraktrf pada produk tertentu merupakan 
rekomendasi terhadap produk yang sudah diuji oleh 
laboratorium pusat Redaksi di London, Inggris, berdasarkan 
kualitas barang dan harga, dan sama sekali bukan iklan. 





Wearnes MBX-200S 


Kemasannya ringkas, pas untuk ruang terbatas. 


eja komputer Anda 
bakal lebih lega. Kompu- 
ter berukuran mini ini 
terdiri dari CPU yang tingginya 
hanya separuh ukuran umumnya, 
monitor 15” TFT LCD, kibor 
yang sedikit lebih kecil dibanding 
ukuran kibor umumnya, dan 
mouse. 

CPU-nya yang berdimensi 210 
x 323 x 187 mm merupakan 
bagian yang paling menarik. Di 
dalamnya terdapat prosesor Intel 
Pentium 4 - 2,8 GHz, hard disk 
ATA-133 berkapasitas 40 GB, 
dan memori DDR 256 MB. Walau 
berukuran lebih kecil, Anda tetap 


WEARNES MBX-200S 
Harga: 

US$ 1.050 (sekitar Rp 9,05 juta) 
Web: www.metrindo.co.id 
Kontak: 

PT Metrindo Supra Sinatria 
Klella390. 1559, 390 1188 





Kelebihan: 

Ir) Sudah termasuk sistem 
operasi Windows XP Home 
Edition 

(HJ Dilengkapi tas agar mudah 
dibawa-bawa 

(#1 Tersedia space ekspansi 


Kekurangan: 

(-1 Harganya mahal 

(-1 Belum menyertakan DVD-ROM 
drive 


leluasa untuk menambah hard 
disk. Tersedia dua ruang ekspansi 
untuk media simpan itu. 

Sistem  audionya sudah 
menempel pada motherboard, 
memakai AC (audio controller) '97 
codec yang mendukung tata suara 
6 kanal alias format 5.1. Kualitas 
suaranya bisa ditingkatkan lagi 
dengan adanya colokan SPDIF 
digital. 

Sayang, paket produk ini tidak 
menyertakan spiker. Jadi Anda 
harus menambahkannya sendiri. 
Wearnes menyediakan spiker plus 
subwoofer yang bisa dibeli secara 
terpisah. 

Kartu grafiknya pun menyatu 
dengan motherboard, memakai SiS 
real 256 Gfx. Saat kami uji untuk 
memainkan game balapan Need 
For Speed: Underground, gamenya 
berjalan lancar, tapi tampilannya 
kurang memuaskan . Jika Anda 





Ai PRAKTIS. Tersedia tas untuk 
memudahkan membawa CPU-nya. 














kurang puas, tersedia slot AGP 4x 
dan PCI untuk menambah kartu 
grafik. 

Sarana berinternetnya cukup 
lengkap, ada port Fast Ethernet 
(LAN) 10/100 Mbps builtin dan 
modem 56K v.92 tertanam pada 
slot PCI . Jadi, tinggal colok ke 
jaringan telepon atau LAN, Anda 
bisa menyambung langsung ke 
Internet, 

Tengoklah bagian depannya. 
CPU berwarna hitam dengan 
power internal 200 W (PFC) ini 
masih menggunakan CD-ROM 
drive dan floppy disk drive. Di 
bawah tombol power dan reset 
terdapat enam colokan, yaitu 
JIEEE1394A, input SPDIF, 
mikrofon, headphone, dan dua port 
USB 2.0. Di sekitar tombol power 
dan reset tersebut terdapat lampu 
indikator berwarna biru. 

Sementara di bagian belakang 
nya terdapat dua port USB 2.0, 
output SPDIF, IEEE1 394A, RJ45, 
VGA, serial, dua port PS/2, Line- 
in, Line-out, dan mikrofon. 

Panel casing atas dan samping 
terbuat dari bahan aluminium, 
sehingga suhunya lebih dingin. 
Tersedia tiga warna: perak, putih, 
dan hitam. Asyiknya, untuk 
membuka sisi samping CPU, 
Anda hanya perlu mencopot satu 
sekrup saja. Perkabelannya juga 
tidak rumit, cukup memudahkan 
untuk pemula yang ingin 
bongkar-pasang. 


- h81 
h8z 
h83 






FOTO: RANO KUSUMA 


“1 


A RINGKAS. MBX-200S terdiri dari 
CPU berdesain mini, monitor LCD, 
mouse dan kibor yang juga mungil. 


Tombol CD-ROM keras dan 
kurang nyaman untuk dipencet. 
Proses keluar-masuk tray:nya pun 
saat kami tes sempat kurang 
lancar. Pernah, hanya masuk 
setengah, lalu keluar lagi, dan 
akhirnya masuk. 

Jika Anda membeli paket 
komputer mini ini, otomatis 
Anda akan mendapat sistem 
operasi Windows XP Home 
Edition. Selain itu, Wearnes 
menyediakan tas kotak hitam- 
perak yang memudahkan untuk 
mengangkut CPU-nya ke mana- 
mana. K9 


Kemudahan pemakaian: XX xx 
Penginstalannya mudah, penempatannya 
pun tidak bikin susah 


Kinerja: Ik 
Masih menggunakan CD-ROM drive. 
Kartu grafik kurang mendukung game 


Desain fisik: At 
Kemasannya menarik, warnanya cantik 


Nilai ekonomis: 4x 
Mahal 


Nilai keseluruhan: At 3x 
Cocok untuk pengguna yang 
mengedepankan tampilan fisik PC 
dengan ruang terbatas 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


BARANG BARU 





PONSEL 





LG G3100 


Ponsel sederhana namun tetap apik. 


jar perang fitur pada 
ponsel sudah pecah, LG 
nekat membidik konsu- 
men dengan ponsel berfasilitas 
standar. Maklumlah, sebagian 
orang memang masih menggu- 
nakan ponsel hanya untuk 
berhalo-halo dan ber-SMS saja. 

Tidak ada yang terlalu 
istimewa dari seri baru ini. Kalau 
diurutkan, yang menonjol antara 
lain harganya yang murah, 
layarnya yang berwarna, serta 
fasilitas SMS dan GPRS. 

Satu kekurangan yang 
langsung kami rasakan adalah 
keypad-nya yang belum terbuat 
dari karet. Jemari Anda harus 
menekannya sedikit lebih lama. 
Penggemar SMS bakal lumayan 
terganggu. Untung, melompat 
dari satu menu ke menu lainnya 
cukup mudah, karena sistem 
navigasinya cukup baik. 

Ruang penyimpanan daftar 
kontak dalam ponsel ini tidak 
terlalu lega, tapi cukup lah. 


| 


. LG G3100 

— Harga: Sekitar Rp 1,4 juta 
— Web: 

- www.Igindonesia.com, 
.www.tokolg.com 

— Kontak: 

— PTLG Electronics Indonesia 
— (021) 5366 0309 


Kelebihan: 

(#1 Sudah polifonik dan layarnya 
berwarna 

#J) Bentuknya kecil dan ringan 

#J Sistem navigasinya 
memudahkan 

(#1 Baterainya tahan lama hingga : 
hari 


I 
el 


w 


BU IL 


AN 


Kekurangan: 

-| Minim fitur 

-| Tidak ada Bluetooth dan IrDa 
-| Keypad-nya terlalu kaku 


al Al ——i 


METE 


NA 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Phonebook-nya mampu menyim- 
pan 200 nama dengan masing 
masing tiga nomor yang berbeda, 
lengkap dengan alamat e-mail 
nya. 

Yang cukup menarik, terdapat 
fitur LCD Contrast untuk layar 
warnanya yang beresolusi 128 x 
65 pixel (4.096 warna). Jika 
terlalu gelap atau terang, Anda 
bisa mengatur cahayanya dari 
menu LCD Contrast tersebut. 
Bandingkan dengan Nokia 2100 


yang masih monokrom. 








SILAKAN MEMILIH | 








Ada 16 pilihan dering poli- 
fonik untuk Anda pilih sebagai 
nada panggil telepon dan SMS. 
Suaranya lumayan nyaring, tapi 
jika Anda merasa terganggu, 
gunakan saja fasilitas vibrate. 
Kalau kurang puas, masih ada 
melody composer untuk membuat 
10 melodi sendiri. 

Tampilan organizer dan 
kalendernya juga menarik, meski 
kemampuan simpannya terbatas 
hanya 20 catatan saja. Pada menu 


YVWNSNM ONVH -OLO4 


Fun & Tools, tersedia graphic 
editor yang memungkinkan Anda 
mengedit atau membuat gambar 
sederhana. 

Dengan baterai Li-lon 
180mAH, Anda bisa bercakap- 
cakap selama sekitar tiga jam. 
Dalam keadaan stand by, 
baterainya mampu bertahan 
hingga hampir tiga hari. 

Berdimensi 84 x 44 x 20,5 mm, 
Anda akan melihat desain ponsel 
ini tidak jauh berbeda dengan seri 
sebelumnya, G5300. Hanya saja, 
seri G3100 ini memiliki bentuk 
yang lebih oval. Di tangan sih 
nyaman-nyaman Saja, cuma 85 
gram, kok. Leluasa untuk Anda 
sisipkan ke saku celana. 

Anda yang senang main game 
harus rela memainkan satu game 
saja di sini, yaitu Othello. Menu 
bahasanya yang hanya ada dua 
juga menambah kekurangan 

dari ponsel ini. Apalagi, 

fasilitas nirkabel, seperti 

Bluetooth maupun IrDa, 
tidak tersedia. Walau begitu, 
GPRS dan WAP sudah ada di 
dalamnya. 


“& OVAL. Bentuknya oval, 
kecil dan ringan ketika 
digenggam. 


Kemudahan: Kk 
Penggunaannya mudah 


Bentuk Desain: xxx 
Bentuk casing-nya tidak terlalu kaku 


Nilai Ekonomis: 4x Ak 
Harganya cukup murah 


Fitur: AI 
Fitur-fiturnya terbatas 


Keseluruhan: Xxx 

Fiturnya memang tidak kaya, cocok untuk 
Anda yang hanya butuh komunikasi suara 
saja 








PRINTER MULTIFUNGSI 





HP PSC 1350 


Peranti three in one: scan, fotokopi, cetak. Ada pembaca 


kartu memori pula. 

angan tertipu dengan 

tampangnya. Ini bukan 
micromave dan jangan guna- 
kan untuk memanggang makan- 
an. Dijamin nggak bakal matang. 
Soalnya ini adalah printer 
multifungsi. 

Dengan warna biru & abu-abu, 
tampilan printer ini memang 
modis. Ukurannya pun nggak 
menghabiskan ruang di meja. 
Dimensinya hanya 425,7 x 259 x 
169,7 mm dengan bobot 4,7 kg. 
Pas buat rumah atau kantor kecil. 

Sesuai fiturnya, kotak ajaib ini 
bisa berfungsi sebagai mesin 
fotokopi, pemindai, dan cetak do- 
kumen. Untuk mengelolanya 
Anda bisa memanfaatkan tom- 
bol-tombol yang ada di sisi kiri- 
atas peranti. 

Mau fotokopi, tinggal masuk- 
kan dokumen ke lempeng pemin- 
dai, tentukan jumlah cetaknya, 
lantas tekan tombol “Start Copy”. 
Hasil cetaknya bisa Anda atur 
agar berwarna atau hitam-putih 
saja. 


HP PSC 1350 

Harga: 

US$ 229 (sekitar Rp 1,96 juta) 
Web: www.hp.co.id 

Kontak: 

HP Indonesia (021) 5741111 


Kelebihan: 

(HJ Kualitas cetaknya lumayan 

(#1 Ada pembaca kartu memori 
built-in 

(#1 Mudah digunakan 

(xl Software-nya cukup membantu 
kerja 


Kekurangan: 

(-1 Software-nya butuh ruang hard 
disk cukup besar 

(-1 Proses cetaknya kurang cepat 

|-1 Hasil pindainya kurang 
memuaskan 

(-1 Kurang cocok di Windows 98 


Untuk kualitas cetak foto, 
printer inkjet ini berkemampuan 
cukup jempolan dengan sistem 
dua kartrid tinta (kombinasi 
kartrid hitam dan tiga warna, atau 
tiga warna dan PhotoREt 4). 
Maksimum resolusinya bisa 
mencapai 4.800 x 1.200 dpi untuk 
cetak warna dan 600 x 600 dpi 
untuk cetak hitam-putih. 

Brosur HP menyebutkan, 
sekitar 17 halaman per menit 
untuk hitam-putih dan 12 
halaman per menit untuk 
berwarna bisa direproduksi oleh 
mesin ini. Namun saat kami coba 
untuk mencetak foto berwarna 
ukuran A4 ke atas kertas glossy 
kecepatannya kurang laju. 
Waktunya sekitar lima menit 
lebih. 

Kecepatan fotokopi tidak 
berbeda jauh dengan kecepatan 
cetak, hanya saja resolusinya 
terbatas sampai 1.200 x 1.200 dpi. 
Hanya mampu menyalin doku- 
men seukuran A4, input traynya 
cuma muat untuk 100 lembar 
kertas. 

O ya, pemindainya beresolusi 
optikal 1.200 x 2.400 dpi dan 
memiliki resolusi interpolasi 
19.200 x 19.200 dpi dengan keda- 
laman warna 36 bit. Lumayan, 
bukan! 

Pekerjakan mesin ini tanpa 
PC, maka kemampuan fotokopi 





Kemudahan pemakaian: xx xx 
Gampang diinstal, gampang dipakai 


Kinerja: AA IK 
Kualitas cetaknya lumayan 


Fitur: ASI 
Ada pembaca kartu memori 


Nilai Ekonomis: 4x xx 
Setara dengan fungsi dan fiturnya 


Nilai keseluruhan: At xx 

Printer multifungsi dengan pembaca 
kartu memori dan kualitas cetak yang 
jempolan 





Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 
Produsen dan distributor yang berminat dipersilakan mengirim faksimili ke (021) 634 1833 dan e-mail ke komputeraktif@gramedia-majalah.com. 








YVWNSNM ONVH :OLOJ-OLO4 


dk 3 IN 1. Bisa fotokopi, pindai, sampai cetak. Cocok buat rumahan dan SOHO. 


dan cetak langsung dari kartu 
memori tidak akan hilang. 
Sejumlah kartu memori popular, 
seperti CompactFlash, 
SmartMedia, Memory Stick, 
Secure Digital, sampai xD-Digital 
bisa terbaca. 

Para fotografer bisa 
memanfaatkan fasilitas contact 
sheet print langsung dari kartu 
memori. Tandai foto yang 


menarik dengan pensil, lalu 





di PEMBACA. Ada memori card reader 
terselip di bodinya. 


b- TOMBOL CEPAT. Kelola saja lewat 
tombol, biar kerjanya jadi cepat. 


pindai contact sheetnya, maka 
hasilnya akan muncul. 

Dalam bundelnya, printer ini 
menyertakan software bernama 
HP Director. Isinya komplet dan 
bikin gampang dalam mengelola 
printer. Ada fasilitas galeri 
gambar pula. Sayangnya, software 
ini butuh ruang hard disk yang 
gede, sehingga PC yang memiliki 
hardware minim bakal kedodoran 
melayaninya. 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








POPTEK PERANTI TAHAN AIR | 


Bermain Air, Basah... 


Air dengan barang elektronik masih ibarat anjing dan kucing, susah menyatu. Walau 
begitu, beberapa peranti digital tahan air (water-resistant) dan antiair (water-proof) 
sudah tersedia untuk Anda coba. 











& PENCINTA OLAHRAGA 


Jam ini teman yang klop untuk jogging. Selain tahan air,ia 
dilengkapi dengan pengukur denyut jantung, sehingga Anda 
bisa mengontrol diri saat berolahraga. GPS receivernya juga 
membantu Anda mengukur jarak dan kecepatan lari. 
Informasi yang terekam kemudian bisa Anda olah dengan 
software pada PC. 

£ 240 (sekitar Rp 3,8 juta) 

Ironman Body Link 

Timex 

www.timex.com 





W TAHAN CIPRATAN 


Bukan cuma tahan debu dan tahan guncangan, kamera dengan 
kualitas gambar 2 Megapixel ini juga tahan air. Anda memang tidak 
bisa menggunakannya untuk memotret saat menyelam, tapi Anda 
tak perlu khawatir bila peranti ini tersiram debur ombak di pantai. 
£ 300 (sekitar Rp 4,7 juta) 

G-Bros GV-10 
Casio 
www.casio.co.uk 






NET MO WALKMAN Mpg 
NetaD 





A CAMPING DAN RAFTING 


Berbeda dengan MP3 player biasa, casingnya benar-benar 
antiair. Anda aman untuk membawanya ke mana-mana, 
bahkan untuk berkemah atau rafting. Fitur G-Protection di 
dalamnya akan membuat musik berjalan terus dan mulus 
walau peranti ini terguncang-guncang. 
(NEGO Pixels £ 180 (sekitar Rp 2,8 juta) 

2g MzSI 
Sony 
wWww.Ssony.co.uk 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Rubrik ini bukan iklan. Redaksi tak menerima bayaran dari produsen dan jaringan pemasarnya. 








Terhadap beberapa produk tertentu, Redaksi tak menjamin ketersediaan barang secara resmi di Indonesia. Silakan memeriksa situs masing-masing produsen. 


& SENANG BERDENDANG 


Tak kuat berjauhan dengan koleksi CD Anda saat bepergian! 
Bawa serta pemutar CD tahan air ini. Dengan dua buah baterai 
AA, alunan musik dari CD bisa Anda nikmati selama 50 jam 
nonstop. Sama seperti saudaranya, Sony MZSI, CD player ini 
juga memiliki casing yang tahan air. 

£ 100 (sekitar Rp 1,6 juta) 

DSJ301 

Sony 

www.sony.co.uk 















SONY 





lilitan 
MODEL Mo. O-501 








bp PANGGILAN ALAM 


Ponsel GPRS yang juga mendukung teknologi WAP ini benar-benar 
menarik bagi para petualang. Papan sirkuit elektroniknya terlindung 
oleh pelapis antiair,jadi Anda bisa mengandalkan ponsel ini, bahkan 
saat berenang dan menyelam. Ah, memangnya Anda ingin bicara 
saat menyelam! 

Rp 2,1 juta 

Nokia 5100 

Nokia Indonesia, (021) 526 4585 

www.nokia-asia.com 





& PIKNIK ASYIK 


Kualitas gambarnya mencapai 3,2 Megapixel. Cukup bagus untuk 
mendokumentasikan rekreasi air keluarga Anda. Boleh-boleh saja terciprat 
air,tapi jangan lantas membawanya menyelam dan memotret terumbu 
karang. Maklum lah, kamera ini hanya tahan air dan bukan antiair. 

£ 280 (sekitar Rp 4,4 juta) 

Optio 33WR 

Pentax 

www.pentax.co.uk 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








TES & X APLIKASI E-MAIL 














3 3ma dengan makan, membaca e-mail menjadi 
mm kebutuhan banyak pengguna komputer saat 
lini. Jutaan e-mail terkirim setiap harinya 
” melalui jaringan internet, dan e-mail Anda bisa 

jadi salah satunya. 

Demikian vital. Maka pandai-pandailah memilih 
aplikasi e-mail agar kegiatan Anda ber-e-mail ria tidak 
berubah menjadi neraka. Beberapa aplikasi siap 
menghemat waktu Anda untuk membalas ratusan e- 
mail, lainnya juga siap untuk menjaring e-mail sampah 
yang tidak Anda kehendaki. 

Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Teliti sesuai 
kebutuhan beragam e-mail client yang dites oleh rekan 
kami, computeract!ve, di London, Inggris. Salah satunya 
mungkin ada yang menarik hati. Selamat memilih. 


Eudora 

Sepintas, tampilan e-mail client yang popular bagi 
pengguna PC Macintosh ini memang lebih sederhana. 
Boks yang ada di sebelah kiri layar tidak dipenuhi terlalu 
banyak pilihan menu, sehingga tampak lebih lapang. 
Penggunaannya mudah. Ada panduan langkah 
demi langkah untuk mempelajari fitur-fitur di 
dalamnya. Tapi setting POP3-nya memang kurang 
mudah, karena Anda harus memasukkan alamat 
mail server dari ISP Anda terlebih dahulu agar 

bisa menerima dan mengirim e-mail. 
Walau begitu, kemampuannya terbilang 
jempolan. Ada filter yang mampu menyortir e-mail 
ke dalam folder-#folder yang berbeda. Anda yang 
menggunakan versi berbayar malah dapat menikmati 








komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


fitur Spam Watch yang mampu menjaring spam. Dalam 
versi gratisannya, Anda juga mendapatkan Address 
Book dengan kemampuan yang bagus. 


Mentaya Maraler “Special Seob “Wiko Hate 


TI TT au 


cin fa 2 Pejdtaa fa Yng Due Bali Jat Sumaet 

— Dua Yiho TA MAA Fwd! LG katrodotes Ie LOSSN Wa 
- Gu Viha Int arjuna ni Fuad (PENWEBI Today Peras ab 
wp Dua Aha F6 org 3 f Fudi RE Fredi Pegueil 

Hb Krn 1 ft Pad SP Forum To Ti DP Poni 
MP Oia $ # 


Lai Wit 
a Du Who 
L| 


Pd Huda ng Oh padan arik - 
f 


Today's Press Aplssiat Fits PRedab Detabis, D7 JONA 


Fiona note Tha goid siar Me3n36e jpa) berida ach peres mean Indkcabes that the mamdan 
Is mada Enasoui comwabuban 83 help ooppsr Pb and ur maan 


ridendiry f Calegary Waleh 
Thesis ii Lie poni Gile ha mah poor Inka and Satar Bibani 


Tee jpg “iollk E t GEPALTA AS Appomti Indyeby Vetian 
John Frweari ses an Ha ED Feri Wan a0f Butirese Sokdisne #retutiu 10 tupgon 
Crpany 3 gbobal gerai ALTA AS, Ih mean enidang pemda oi Mamutaptyang Copa 
Mangeart dakota, ii anda Ya po ea oi dahan Pinebenkosa 0 Ie pola 


CE, » Oictabes, D6 ANTA 


PETA eka 





fk ANTISPAM. Versi berbayar Eudora Mail menyediakan 
fitur untuk menyaring e-mail sampah. 


Kelebihan: Filternya mudah digunakan, dan tersedia 
panduan online 

Kekurangan: Versi gratisannya belum dilengkapi dengan 
fasilitas penyortir spam 

Download: www.eudora.com/download/ 

Ukuran file: 8,1 MB (Eudora 6.1) 

Harga: Gratis. Harga versi nongratisan US$ 49,95 
(sekitar Rp 450.000) 

Nilai: 4 HA IK 





SPAM & VIRUS 


Outlook Express 

E-mail client ini sudah terbundel dalam Windows, 
sehingga Anda tinggal pakai saja. Tam pangnya memang 
terlihat sederhana, tapi fitur di dalamnya sebenarnya 
cukup kaya. 

Sebut saja fitur untuk membuat e-mail berformat 
HTML dan fitur untuk menyisipkan kartu nama virtual 
dalam e-mail yang Anda kirim. Fitur yang terakhir itu 
akan memudahkan penerima e-mail untuk menyimpan 
dan mengarsipkan data Anda. 

Tetap saja masih jauh dari sempurna. Sistem 
penyortiran emailnya kurang simpel jika dibandingkan 
dengan aplikasi e-mail lainnya. Hacker pun beberapa kali 
sempat dapat menerobos sistem keamanannya. 

Saran kami bagi Anda yang menggunakan aplikasi 
ini, rajin-rajinlah meng-update Windows Anda. 
Upayakan juga untuk menggunakan software antivirus 
yang dapat berintegrasi dengan Outlook Express, 
sehingga Anda dapat selalu mengecek keberadaan virus 
dalam e-mail yang sedang Anda download. 


RS Inbnx « Ouilonk Geprnse 
Fla Cak Vk Tooke Martiga Mak 


tb & 


Bepial oo Fonssrd 


Pebera g aubicanh Fapress & 2 rana fet 
Femil: HIE: Pres Engural MTA NO ANA 1: 
Fred: SIP Fonam To Test SIF Phones For Inbenoperabikky OF LOT2OOO 17 A7 
Pe Hen Lanang aa panbar ako up io TEpe OP NAN II 
Mandi: POM Podliy'e Prste Pabussas Feoia PAWEh OrlLoredi 17:10 

r 


From Mercdoit Gotik Eepreii Tea Tot Hem Dutiok Express User 
Sudjana: Medan Diss Cina ee, Klang 


Bea sed Noweprdupi 

& Hubpk sesousis and Identikes 

ik HTML message susport 

ik Address Book and directory sennioes 
& cifline #mnebrorecebon Tian red 3 Hear Fa ora 


Feb ek 
& Improyed Inbox nelas ni Al: aya pak bh ag Tera 


MH 

Tara af abang pour 
mad account @ 

" our housebold? 2 Sat 4 


ore Information 




















fi RENTAN SERANGAN. Outlook Express sering menjadi 
sasaran serangan virus dan hacker. 


AVG Anti-Virus 


, ai MT tia Pn pat Mai 
2 
“ Heaven - sa 
ek 
meta kupeeai 


Are you Intereited 7 


Ba Ni Ii 
TN 





Kelebihan: Selain mudah dipakai, Anda juga dapat membuat 
e-mail berformat HTML 

Kekurangan: Rentan serangan virus dan para hacker 
Download: www.microsoft.com/windows/ie/downloads/ 
critical/ie6sp1/default.asp 

Ukuran file: Sekitar 25 MB (menyatu dengan Internet 
Explorer 6) 

Harga: Gratis 

Nilai: KAI 





Pegasus Mail 

Aplikasi bikinan David Harris sejak 1990 ini 
termasuk salah satu e-mail client tertua. Selain memiliki 
fitur yang kaya, Pegasus Mail juga memiliki tingkat 
keamanan yang baik. 

Template e-mail yang tersedia cukup menarik. Anda 
dapat mengatur setiap e-mail yang masuk tanpa harus 


“ Fapasg Mall «(Onder «Haa mali 
ih le Edit Addresner Tods Fokers Messages Window Help 


Kek RA oo “bi “bo 35 

Osen Add oo Amat Dee Lai Om Asah oo Ford Dag Hiree Like Pari , 

2 Dt Ie Ds DO Oei Da Oi 20 Se pa 
aa 2 Ba tm Il — 


Fee SP Peruri Tp Pet are TO LI 
Mu Menara Feet RE Be Mey Moda kas oo TOSOLATAI 3 
Semen Steve hhokteland teh 7 oa OAT 13 45 
Per Hug anang Di rei irir a44 
Arga dago goyah TeOLAiTAT 8: 
— SA ha Fat RL Frese Pemer jea 0 Lan 5 
AS Aoki oo Meknat Pepabui : 

Perheebal Supel Series oi hei 
Technical Support Pepanga Mad Derita 








- 
Hi Laga to tah 
Ma an 


Tape, 3: "3 
Pap 03, ID) Di 


From: Cisad Hasi Tee pp Ha yna 
Bulge! Wek Io Pepatui Mad 


Melong fo Pegasus Mai ed, 1? 


nama 


The am ah pour ne mad folder haree bean plasad Ihers as pi 
ul Ih Pegasus Mall nilallaban process, Shop conan & fee han and 


Past Far hasdp Medan Urea 





di. LENGKAP. Fitur Pegasus Mail terbilang lengkap, sayang 
tidak didukung tampilan yang memudahkan pengguna awam. 


Artificial Intelligence (Al) 
Kecerdasan buatan. 
Bidang studi komputer 
yang ingin menghasilkan 
mesin yang mampu 
meniru kecerdasan 
manusia, misalnya dalam 
penginderaan, 
pemahaman bahasa, dan 
pengambilan keputusan. 


Filter Program yang 
menyaring/menyortir/ 
mengurutkan data 
menurut kategori tertentu. 
Dalam aplikasi 
pengolahan gambar 
digital, merupakan efek 
untuk memodifikasi 
gambar. 


HTML HyperText Mark-up 
Language. Cara untuk 
menulis isi halaman web 
sehingga hasilnya bisa 
dibaca dan ditampilkan 
oleh web browser. 


ISP Internet Service 
Provider (Penyedia Jasa 
Internet). Lembaga/ 
perusahaan yang 
menghubungkan 
komputer Anda dengan 
internet. Misalnya 
Telkomnet Instan. 


Mailing List Disingkat 
mailist, diindonesiakan 
menjadi milis. Sebuah 
forum diskusi di internet 
dengan menggunakan e- 
mail. Satu pesan dari 
seorang anggota akan 
diterima oleh semua 
anggota, termasuk si 
pengirim sendiri. 


Mail-Merge Fitur dalam 
aplikasi pengolah kata 
yang memungkinkan 
Anda untuk menciptakan 
dokumen ganda 
berdasarkan pada data 
dari sumber lain, yang 
biasanya adalah program 
database. Misalnya untuk 
mengirimkan satu surat 
atau e-mail ke banyak 
orang sekaligus. 


Mail-Server Komputer 
dalam sebuah jaringan 
yang bertugas menangani 
penerimaan dan 
pengiriman e-mail para 
penggunanya. 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


TES APLIKASI 








khawatir dengan spam. Belum lagi adanya fasilitas mail- 
merge yang mudah untuk digunakan. 

Poin minus hanya pada tampilannya yang sedikit 
membingungkan pengguna awam. Anda yang terbiasa 
menggunakan e-mail client pun tetap perlu memahami 
sejumlah opsi yang ditawarkan oleh Pegasus. Bagaimana 
pun, aplikasi ini tetap tergolong bagus, dan kami 
merekomendasikannya untuk Anda yang sudah 
lumayan mahir berkom puter. 


Kelebihan: Pilihan fitur untuk menyortir e-mail yang masuk 
cukup efektif, template-nya menarik bahkan sudah dilengkapi 
dengan spam filter. 

Kekurangan: Tidak disarankan untuk pemula karena sistem 
interface-nya menyulitkan. 

Download: www.pmail.com/downloads nz t.htm 

Ukuran file: 4,4 MB 

Harga: Gratis 

Nilai: 4 AK 


The Bat 


Walau namanya terkesan asalan, aplikasi e-mail ini 
memiliki kemampuan yang lumayan bagi Anda yang 
rajin berkirim-terima e-mail. Salah satu yang menarik 
adalah tersedianya fasilitas untuk membalas e-mail 
dengan lebih cepat ke beberapa orang sekaligus. 

Jika Anda seorang pebisnis atau pengelola mailing 
list (milis) tertentu, software ini cocok untuk Anda. 
Fasilitas reminder di dalamnya akan memberitahu Anda 
untuk mem-follow up e-mail tertentu yang sudah masuk, 
sesuai pengaturan Anda 

Message editornya cukup bagus,tapi kemam puannya 
dalam membuat e-mail! berformat HTML masih kalah 
jauh dengan software sekelasnya. Yang patut diacungi 
jempol dari software ini adalah kemampuannya 
menyortir e-mail. Dalam tes oleh rekan kami di Inggris, 
The Bat menempati urutan teratas untuk urusan ini. 

Aplikasi ini sendiri bukan gratisan. Kalau tertarik, 
Anda bisa men-download versi tria-nya dulu untuk masa 
pemakaian 30 hari. 


“& PENGINGAT. 
Tersedia fasilitas 
reminder untuk 
mem-follow up e- 
mail. 





Kelebihan: Kemampuan sortirnya bagus, mudah digunakan, 
editor teksnya menarik, dan dapat menghemat waktu 
membalas e-mail 

Kekurangan: Belum ada versi gratisnya 

Download: www.ritlabs.com/en/products/thebat/ 
download.php 

Ukuran file: 3,8 MB 

Harga: US$ 44 (sekitar Rp 380.000), tapi tersedia juga versi 
tria-nya selama 30 hari 

Nilai: KA IK 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


E-MAIL 








IncrediMail 

Yang membedakan software ini dengan e-mail client 
lainnya adalah tampilannya yang menawan. Teksnya 
berwarna dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang 
menarik. 

Pas untuk Anda yang senang bermain-main dengan 
tampilan e-mail. Ada ragam template pesan dan Anda 
bisa menyisipkan tanda tangan ke dalamnya. 

Sesosok karakter kartun senantiasa memberitahu 
Anda jika ada e-mail yang masuk. Atau setiap membuka 
pilihan menu misalnya, akan muncul berbagai animasi 
lengkap dengan efek-efek suara. Proses setup-nya pun 
tidak terlalu sulit. 

Tapi fiturnya sendiri tidak sekaya beberapa e-mail 
client lainnya. Tidak ada yang terlalu istimewa dengan 
fasilitas filter dan address book-nya. Fasilitas penyortir 
spam pun tidak tersedia. 

Masalah akan muncul bila e-mail yang Anda terima- 
kirim begitu banyak. Munculnya gambar-gambar kartun 
dan efek-efek suara akan membosankan dan cukup 
menggangu, selain juga tentunya menguras resource 
sistem PC. 


Kelebihan: Tampilannya atraktif untuk pengguna awam, 
serta bisa menata web-based email account 

Kekurangan: Fasilitasnya tidak sekaya program e-mail lain, 
dan akan cukup merepotkan bagi Anda yang sering berkirim- 
terima e-mail 

Download: www.incredimail.com/download.asp? 

Ukuran file: 5,5 MB 

Harga: Gratis 

Nilai: XI 


Calypso 

Anda yang gemar ikutan milis berpikirlah untuk 
menggunakan Calypso. Selain tersedia pilihan template 
pesan ada fitur auto-response yang bakal menghemat 
waktu Anda membalas e-mail. 

Kemampuannya untuk menyortir setiap e-mail yang 
masuk pun tergolong lumayan, dan ada fasilitas 
pencarian builtin yang memudahkan Anda untuk 
melakukan pencarian e-mail. Selain itu, Anda juga bisa 
membuat e-mail berformat HTML. 

Tidak jauh berbeda dengan Pegasus Mail, 
tampilannya sedikit ketinggalan zaman alias kuno. 
Banyak fiturnya yang akan membingungkan pengguna 
yang awam. Tampaknya lebih sesuai untuk mereka yang 
sudah mahir, walau tak ada larangan bagi yang awam 
untuk mencobanya. 

Jika Anda termasuk orang yang jarang meman- 
faatkan e-mail, fiturnya yang banyak tersebut akan 
mubazir. Tapi bagi Anda yang hobi ikutan milis dan 
cukup sering menggunakan e-mail, silakan masukkan 
aplikasi ini dalam pertimbangan. 


Kelebihan: Aksesnya cepat, fitur bulk mailer-nya membantu 
menata e-mail yang terlalu banyak. 

Kekurangan: Sulit digunakan, tidak disarankan untuk pemula 
Download: www.rosecitysoftware.com/calypso/calypso- 
download.html 

Ukuran file: 4,12 MB (Calypso 3.3) 

Harga: Gratis 

Nilai: 4x 











4. BERWARNA. Tampilan 
IncrediMail penuh dengan 
warna dan animasi. 


Wek bo Calia 
E-mail Dear 


CALYISO| 


4 HEMAT WAKTU. Fitur 
auto-response dari Calypso 
memudahkan Anda membalas 
e-mail secara otomatis. 


POP3 Post Office Protocol 
3. Protokol untuk 
menerima e-mail dari 
mail server. 


Spam Disebut juga junk e- 
mail. E-mail masuk yang 
tak Anda kehendaki 
(biasanya berisi pesan 
komersial). 


Template Dokumen digital 
siap pakai yang sudah 
memiliki sejumlah 
pengaturan. 


Virus Program komputer 
yang didesain untuk 
merusak program atau 
aplikasi lain, atau untuk 
mengganggu kerja 
komputer secara 
keseluruhan. 











komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





NO PROBLEM LAH 





Kami siap mengobati 
kepusingan Anda yang 
diakibatkan oleh komputer 


PROBLEM UTAMA 


Mem-backup Data 


TI: Saya akan menginstal 


ulang Windows 98 SE, namun 


saya perlu mem-backup data 
penting di PC. Bagaimana 
caranya! 

Nora Soewarno via e-mail 


J: Bukalah menu (Start | 
PPn ognati SIM Eee 
ries| (System Tools| 
(Backup). Apabila fitur ini 
tidak ada, maka Anda harus 
menambahkannya dari (Con- 
sol Panel MN edar 
Remove Programs | 


Ui Hicraaali Iackup - CADANGAN 
deh Hak Yare Tooh Heo 


TANYA & JAWAB | 








Backup | Fest 


— esp 





bathan ha bek up & Wpeectediler Home red god 





4 BAWAAN WINDOWS. Gunakan 
Backup utility yang terdapat di 
Windows untuk mengamankan 
data 


(Windows Setup). Centangi item (System Tools), 
klik (Details). Centang (Backup) dan klik (OKIJ 
(OKJ. Masukkan CD Windows 98 SE agar utility ini bisa 
terinstal. Untuk menjalankan program Backup, pilih folder atau 
file yang ingin di-backup, pilih juga lokasi penyimpanan backup, 


dan klik ase in 


PENJAWAB: ADITYA WARDHANA 


Instal Linux 


TI: Saya mempunyai PC 
Celeron 2,0 Ghz, hard disk 
40 GB, dan saya telah 
menginstal Windows XP. 
Saya ingin menginstal Linux 
Mandrake 9.1. Apakah 
aman memasang dua OS 
yang berbeda? Hardware 
bagaimana yang seharusnya 
saya pakai! 

M. Tata Ardian via e-mail 


J: Anda bisa memasang Linux 
bersamaan dengan 
WindowsXP dengan aman. 
Yang perlu Anda perhatikan 


adalah sebelum menginstal 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





Linux sebaiknya lakukan 
Scandisk terlebih dahulu. Lalu 
defraglah hard disk Anda, 
sehingga sector-nya rapi. Cek 
juga apakah WindowsXP 
Anda menggunakan sistem 
NTES atau FAT32. Dalam 
beberapa kasus kami 
menemukan problem 
penginstalan Mandrake pada 
PC WindowsXP yang 
menggunakan sistem NTFS. 
Setelah itu, baru instal Linux 
Mandrake. Spesifikasi PC 
Anda sudah mencukupi, 
karena sistem operasi Linux 
Mandrake 9.1 bisa dipasang 
pada PC dengan prosesor 
Pentium II. 








Tak Bisa Membakar CD 


TI: Saya memiliki PC dengan 
prosesor AMD Duron 600 MHz, 
memori 128 MB,OS Windows 
ME dan CDRW Creative. 

1. Saya tidak bisa membakar 
CD dengan Nero 6. Pesan yang 
tertulis: “The Win-ASPI file ?.? 
cannot be found, therefore you 
can curentily select only image 
recorders.” Bagaimana cara 
mengatasinya! 

2. Di dalam Windows tiba- 
tiba muncul pesan-pesan yang 
mengharuskan saya menutup 
macam-macam program 
sehingga hang. Apa 
penyebabnya dan bagaimana 
mengatasinya! 

Danny Winata via e-mail 


J: 1. Kemungkinan besar hal ini 
disebabkan interface software 
Advanced SCSI Programming 
Interface (ASPI) yang tak 
terdapat di dalam program Nero 
yang Anda instal. File 
WNASPI32.DLL kemungkinan 
tidak ikut terinstal, hilang, atau 
rusak sehingga Anda harus men- 
download Nero ASPI driver 
tersebut dari Www.nero.com. 
Setelah itu silakan instal ulang 
software tersebut. 

2. Bisa jadi sumber daya 
memori PC (resource) sudah 
terkuras banyak, sehingga 
menyebabkan hang. Saat PC 
sedang aktif, coba cek resource 
melalui (Start | 
(|Programs | 
(|Accessories| (System 
Tools| (Resource 
Meter). Matikan program yang 
tidak Anda butuhkan yang 
berjalan pada background sistem. 


Bunyi “Beep” dan Game 


T: Saya punya komputer P4/1,6 
GHz, DDR RAM 128 MB, HD 
20 GB, VGA Nvidia TNT, TV 
tuner PixelView, Windows XP 
Professional. Ada beberapa 
masalah: 

1. Sewaktu PC saya 
nyalakan, sering terdengar bunyi 
“beep” selama 1 menit. Lalu PC 
saya shutdown dan hidupkan 
lagi, suaranya kemudian hilang. 
Apa masalahnya! 

2. Kenapa TV tuner hanya 
bisa menampilkan gambar, tapi 
suaranya hilang! 


3. Saat akan memainkan 
game Championships Manager 
(CM) 2003/2004, kenapa ada 
tulisan “Out of frecuency”, 
sehingga saya tidak bisa 
mainkan game tersebut! 

4. Saya punya game Wars & 
Warriors: Joan of Arc, tetapi 
setelah diinstal kok videonya 
terputus-putus! 

Yudi via e-mail 


J: 1. Apabila bunyi “beep” saat 
booting tersebut terdengar satu 
kali dan panjang, kemungkinan 
besar sebabnya adalah kartu 
memori PC tidak terpasang 
dengan benar pada slotnya. Kalau 
bunyinya 1x, pendek dan 
berulangulang, maka 
kemungkinan besar power supply 
Anda rusak. Hal ini berlaku pada 
PC dengan AWARD BIOS, 
sedangkan pada AMI BIOS, 1x 
beep pendek berarti DRAM Flash 
mengalami error. 

2. Coba periksa driver codec 
TV tuner tersebut. Codec tersebut 
dipakai untuk mengeluarkan 
sinyal suara yang ditangkap tuner 
dan diteruskan ke sistem, sehingga 
bisa diubah menjadi audio yang 
keluar lewat spiker. 

3&4 Periksa kapasitas memori 
VGA card Anda. Ganti dengan 
VGA yang memiliki kapasitas 
memori yang lebih besar. Untuk 
game 3D kebanyakan meminta 
kecepatan prosesor yang tinggi, 
kapasitas RAM yang besar, dan 
VGA AGP di atas 128 MB. 
Kalau tidak diupgrade, game 
biasanya tetap bisa berjalan, tapi 
tampilan gambar videonya akan 
putus-putus. 


TV Tuner, VGA Card, dan 
Memori 


TI: Saya memiliki PC Intel 
Pentium 2.4B GHz, OS 
Windows 2000 Professional, 
HDD 30 GB, memori 512 MB, 
MB Asus P45533MX, VGA 
Geforce MX440 64 MB AGP 
8X,TV Tuner Pixelview Play 
TV MPEG2. Pertanyaan saya : 

1. Saat akan masuk ke 
program TV Tuner muncul 
pesan “Error, xvidcore not 
found”. Begitu saya klik (OKI, 
program langsung menutup. 
Mungkinkah karena virus! 

2. Apakah mungkin hal itu 
karena saya memasang kartu 





VGA AGP &x pada slot 
AGP 4x?! Apakah kartu 
video tersebut rusak! 

3. System Summary 
mencatat total physical 
memory PC saya 523.808 KB, 
padahal saya memakai 
memori 512 MB! 


Cahyo Hargono via e-mail 


J: 1. Pesan error tersebut 
agaknya terkait dengan DivX 
video codec, yaitu driver untuk 
memainkan video berformat 
DivwX. Coba ambil codec 
tersebut dari Www.xvid.org, 
lalu instal ke PC Anda. 
Semoga cara ini bisa mengatasi 
permasalahan TV Tuner 
Anda. 

2. Tidak masalah. Yang 
Anda lakukan sudah tepat, 
yaitu mengupgrade secara 
perlahan. Namun perlu 
dicatat, Anda tak akan 
mendapatkan kecepatan 
transfer data maksimal 8x 
kecepatan AGP. Secara 
otomatis, kecepatannya akan 
menyesuaikan dengan 
dukungan motherboard yang 
hanya 4x. Selain itu, tak 
semua kartu VGA AGP &x 
kompatibel dengan slot PCI 
AGP 4x di mobo. 

3. Memori PC Anda sudah 
tercatat benar. 1 MB - 1.024 
KB, jadi 512 MB sama 
nilainya dengan 524.288 KB. 
Memori terdeteksi 523.808 
KB, karena yang 480 KB 
dipakai sebagai share memory. 
Hal seperti ini normal terjadi 


bada PC. 


Lupa Password Admin 
WindowsXP 


TI: Komputer saya Pentium 4 
dengan sistem WindowsXP. 
Saya mempunyai dua buah 
Login (Administrator dan 
Home). Biasanya saya Login 
dengan “Home” untuk 
pekerjaan biasa, tapi ketika 
ingin Login 

dengan ” Administrator”, saya 
lupa passwordnya. 
Bagaimana caranya agar bisa 
masuk ke Administrator! 
Edy Syahputra via e-mail 


J: Apabila Anda memiliki 
password reset disk dan 
password hint, cobalah dulu 


E-mail dialamatkan ke noproblem@gramedia-majalah.com. Faksimili (021) 634 1833 


menggunakannya untuk 
menyelesaikan problem Anda. 
Bila itu juga tidak ada atau tidak 
membantu, maka gunakan 
beberapa solusi berikut: 

1. Gunakan Windows XP 
recovery console secara manual 
untuk membuka folder 
C:Windows'System32) Config. 
Hapuslah file SAM di dalamnya. 
Langkah ini akan menghapus 
semua user accounts di dalam 
PC, termasuk adminstrator 
account, sehingga ketika Anda 
login lagi admin password akan 
kosong. 

2. Gunakan winternals ERD 
commander untuk membuat 
admin password. Download dari 
www.winternals.com. 

3. Gunakan utility gratis 
untuk mengubah semua 
password sistem operasi berbasis 
NTFES seperti Windows NT, 
2000, dan XP. Utiliy tersebut 
akan membuat bootdisk 
tersendiri. Coba Anda buka 
http://home.eunet.no/ 
“1Epnordahl/ntpasswd/ 
bootdisk.html. Anda harus 
men-download file 
bd040116.zip (1,2 MB), lalu 
mengekstrak file tersebut. 
Setelah itu, jalankan utility 
tersebut sampai muncul pesan 
untuk memasukkan admin 
password baru dengan 
mengetikkan net user 
administrator. 


Disket Booting 
WindowsXP 


TI: Bagaimana cara membuat 
disket booting pada Windows 
XP? 


Tito Puryanto via e-mail 


J: Formatlah sebuah disket 
dengan memakai Windows XP 
format utility. Setelah itu salin file 
Ntidr dan Ntdetect.com dari 
folder 1386 pada CD Windows 
XP, disket Windows XP Setup, 
atau dari PC yang bersistem 
operasi Windows XP. Buatlah file 
Boot.ini dengan Notepad. Ketik 
sebagai berikut: 

(boot loader) 

timeout-30 

Default- multi(O)disk(0)rdisk 
(O)partition(1N windows 
(operating systems| 
multi(0)disk(O)rdisk(O)partition(1) 
windowsz Windows XP” 


Redaksi komputerakt!f, Gedung Perintis Lantai III, Jalan Kebahagiaan 4-14, Jakarta 11140. Sertakan nama dan alamat Anda! 


Menyalin File 


TI: Ketika menyalin file dari CD 
ke hard disk atau sebaliknya, 
muncul tulisan: “Explorer. This 
program has performed an 
illegal operation and will be 
shut down. If the problem 
persists, contact the program 
vendor.” Bagaimana 
mengatasinya! 

Rina via e-mail 


J: Problem ini bisa terjadi apabila 
driver mode (32-bit) dari media 
penyimpanan pada PC Anda 
dalam keadaan nonaktif atau 
“disabled”. Untuk mengatasinya 
pastikan driver protected mode 
(32-bit) semua media simpan 
dalam keadaan aktif. Klik menu 
(IStart| (Settings| 
(Control Panel). Klik 
dobel (ISystemJ|, lalu klik tab 
(Performance |. Lihat pada 
status baris “File System”, apabila 
tertulis 32-bit, berarti semua 
media penyimpanan yang terinstal 
pada PC menggunakan driver 
protected mode (32-bit). Klik 
(OK) untuk kembali ke Control 
Panel dan tutup jendelanya. 
Apabila pada baris “File System” 
tertera Some drives are using 
MS-DOS compatibility mode, 
berarti ada media simpan yang 
memakai driver real mode (16- 
bit). Untuk mengatasinya, klik 
tombol (File Systemj), lalu 
klik tab (Troubleshoot- 
ing). Hilangkan tanda centang 
pada kotak (Disable all 
32-bit protected-mode 
drivers |. Klik (OKI. 


3in1 


TI: Komputer saya memakai 
Windows XP, prosesor AMD. 

1. Mengapa setiap kali saya 
menekan tombol (Ctrl) - (Alt 
t (Del) untuk memunculkan 
Windows Task Manager selalu 
muncul boks error “Task 
Manager has been disabled by 
your administrator”! 

2. Ketika akan mencetak 
cover CD, software Nero Cover 
Designer tiba-tiba macet. 
Padahal sebelumnya saya bisa 
mencetak dokumen dengan 
mudah. Apakah ada masalah 
dengan printer Cannon BJC- 
2100SP saya! 


3, Bagaimana mengatasi 





Het configuned 


Pa Paman harga Pamprord 
Ia Pan eni 


Het configured 
kat monfiguned 





dx UBAH NILAI. Lewat Group Policy, 
Task Manager bisa aktif kembali. 


printer yang tintanya kering, 
padahal isi tinta di dalam 
kartrid sebenarnya masih 
banyak?! 

Steven Effendi Halim 


via e-mail 


J: 1. Error tersebut karena 
“DisableTaskMgr” value pada 
registry disetel dengan nilai 1, 
yang berarti tidak aktif. Untuk 
mengaktifkannya, bukalah 
Registry Editor dengan mengeklik 
menu (Start) (RunJ, dan 
ketikkan regedit. Klik (OK). 
Setelah jendela Registry Editor 
terbuka, carilah 

HKEY CURRENT USER Software 
Microsoft WindowsiCurreentversion 
PoliciesiSystem. Lalu, set key 
DisableTaskMgr menjadi 0. 
Anda juga bisa memecahkan 
problem ini dengan menggunakan 
Group Policy Editor (Windows 
XP Professional). Klik (Start | 
(Run), ketikkan gpedit.msc 
dan (OK). Pada “User Configu- 
ration”, klik (Administra- 
tive Templates), lalu klik 
folder (System). Berikutnya 
klik folder 
(Ctrl-Alt#-Delete 
Options), dan pada kolom 
kanan klik (Remove Task 
Manager). Klik-dobel (Re- 
move Task Manager) di 
dalam menu “Group Policy” dan 
ubah policy menjadi (Dis- 
able)|. 

2. Lihatlah status printer Anda 
lewat menu (Start | 
(Printers and Faxes). 
Lalu klik-dobel ikon 
(Printer), apabila nama 
dokumen cover tersebut terlihat 
dalam boks dialog dan dalam 
status “printing” berarti data telah 
dikirim ke printer. Bisa jadi printer 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





NO PROBLEM LAH 


Anda yang bermasalah. Coba 
gunakan dulu printer tersebut 
untuk mencetak dokumen dari 
aplikasi lain. Bila pencetakannya 
lancar, masalahnya mungkin 
terdapat pada program Nero 
Cover. 

3. Mungkin bukan tintanya 
yang kering, namun hanya ujung 
print head kartridnya. Coba 
celupkan ujung print head kartrid 
tersebut ke air hangat dan tunggu 
beberapa saat. Setelah itu usap 
dengan kain halus dan keringkan, 
lalu pasang kembali pada printer. 


Kapasitas Hard Disk 
Berkurang 


TI: 1. Mengapa used space 
pada hard disk komputer saya 
terus bertambah, atau 
dengan kata lain free space 
nya berkurang. Padahal saya 
tidak menginstal program 
atau menyimpan suatu file! 

2. Apakah dengan 
menjalankan sebuah aplikasi 
atau program bisa 
menambah 
used space pada hard disk? 

3. Apa mungkin ada virus 
di komputer saya yang tidak 
terdeteksi oleh Norton 
Antivirus 2002 yang terus 
ter-update! 

4. Bagaimana cara 
mengetahui kalau komputer 
saya terserang virus dan tidak 
terdeteksi oleh antivirus 
yang ada! 

Agus Salam via e-mail 


J: 1@&2. Apabila kapasitas 
hard disk selalu berkurang 
padahal Anda tidak 
menyimpan file atau dokumen 
baru, maka mungkin saja ada 
virus yang bersarang di PC 
Anda. Virus tersebut bisa 
memperbanyak diri dengan 
membuat salinan files. Tapi, 
bisa pula karena tumpukan 
temporary file. File temporer 
yang muncul saat Anda 
menjalankan aplikasi biasanya 
sih bisa hilang ketika PC di- 
restart. Periksalah drive atau 
folder CWindows/Temp, 
lalu hapus file berformat TMP, 
BAK, OLD yang tidak 
terpakai. 

3. Bisa saja, karena virus 
virus buatan lokal kadang tidak 
bisa dideteksi oleh antivirus 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 





TANYA & JAWAB | 








ANTARK!T@ 


Kirimkanlah solusi (bukan pertanyaan) Anda via e-mail ke 
antarkita@gramedia-majalah.com atau faksimili (021) 634 1833, 


atau via pos ke alamat Redaksi. Tersedia tas Punggung dari 


HI-TECH Mall untuk pemberi solusi yang termuat. 


MASALAH DIA #1 


» Kenapa tidak ada suara yang keluar dari spiker komputer saya? Bahkan ketika program Winamp 
dijalankan. Saya sudah mengganti driver untuk soundcard SiS dengan versi baru, tapi tetap tidak 
bisa. Bagaimana cara mengatasinya! 


Bariman via e-mail 


SOLUSI ANDA #1 


J: Apabila pada motherboard Anda tersedia onboard soundcard, sebaiknya nonaktifkan terlebih dahulu 
melalui CMOS Setup (BIOS). Cobalah untuk menguninstall driver kartu suara SiS tersebut, dan pastikan 
Anda menginstal driver yang cocok dengan OS PC Anda. Kalau perlu, lepas dahulu soundcard tersebut, 
lalu pasang kembali, sehingga bisa terdeteksi oleh sistem dan Anda bisa menginstal driver yang tepat. 


TOLONG DONG! 


MASALAH KALI INI, SOLUSI AKAN DIMUAT DALAM EDISI 82 
Laptop saya Pentium 4 2.2 GHz and RAM 256 MB,VGA card ATI Radeon 7500. Saat bermain 


game, laptop tiba-tiba shutdown sendiri tanpa ada peringatan. Padahal, saat memainkan game yang 
sama sebelumnya, hal ini tidak pernah terjadi. Bagaimana solusinya? 


Fickto via e-mail 


buatan mancanegara. Bukan 
hanya virus yang membahayakan 
PC Anda, namun Trojan, 
spyware, dan malware juga 
berpotensi untuk mengacaukan 
PC... 

4. Gejala yang umum 
biasanya: PC sering hang atau 
restart sendiri, sistem operasi 
berjalan lebih lambat, atau muncul 
file atau folder aneh dalam 
Windows Explorer. Agar pasti, 
sebaiknya scan PC secara kontinu 
dengan antivirus yang andal. 


Koneksikan PC ke 
Internet 


T: Di universitas saya, semua 
komputer terhubung online 
untuk akses internet. Namun 
untuk mengaksesnya harus 
memakai IP khusus. 
Masalahnya, di laboratorium 
ada lima komputer tetapi hanya 
diberi satu IP, sehingga empat 
komputer lainnya tidak dapat 
mengakses internet. Bagaimana 
solusinya! 

Azma Azhara via e-mail 


J: Gampang, Anda memerlukan 
peranti bernama Hub. Gunakan 
PC yang memiliki IP khusus 
tersebut sebagai server. 


Hubungkan PC tersebut ke Hub. 





Begitu pula keempat PC yang lain. 
Selanjutnya, buatlah IP internal 
untuk terkoneksi ke PC server 
tersebut dan gunakan IP khusus 
tadi untuk terhubung ke internet. 


ERROR! 


“Monitor caused an Invalid Page Fault in module 


Kernel32.dll” atau 


“Windows Sockets Initialization failed” 


Solusi: 

Error ini dapat terjadi 
bila layanan Encompass 
Monitor (EncMonitor) 
terinstal di PC Anda. 
Akibatnya, terjadi konflik 
sumber daya dengan 
program atau layanan lain 
yang telah ada di PC. 
Layanan EncMonitor 
berada pada folder Startup 
dan akan terbuka ketika 
Anda mulai menjalankan 
PC. Untuk mengatasinya, 
gunakan System 


Configuration Utility 
(Msconfig.exe) untuk 
menghilangkan EncMonitor 
dari grup Startup. Klik 
menu (Start| (Run), 
pada kotak Open ketikkan 
msconfig, lalu klik (OK). 
Berikutnya muncul boks 
dialog dan klik tab 
(Startup). Hilangkan 
tanda centang pada kotak 
EncMonitor, lalu klik 
(OK). Klik (Yes) pada 
boks pesan Do you want to 
restart your computer now! 








komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 







HARGAKTIF 





Aplikasi GIS/ 


Mapping/ 
Architectures 





AUTODESK 
Inventor ver 7.0 For Windows US$ 4.750 


00118-051452-9001 AutoCad 2004, 
Standalone US$ 3.899 


ESRI 
Arc/view 3.3 for PC US$ 1.600 
Arc/Info 8. 2 2-10 License US$ 15.900 
Arc/Info 4.0 for PC US$ 4.160 
Arc/Info 8.2 1 License US$ 18.550 


Arc/view 8.2 Concurent - 2-10 License 
US$ 4.174 


Arc/View 8.2 Concurent - 1 License 
US$ 4.638 


Arc/View 8.3 Single use - 1 License 
US$ 1.988 


Arc/View 8.3 Single Use - 2 - 10 License 
US$ 1.789 


ArcEditor 8.1 - 1 License US$ 9.275 
ArcEditor 8.1 - 2-10 License US$ 8.348 


MAP INFO 
Map Info Map Info pro ver 5.5 US$ 1.480 
Map Info Map Info pro ver 6.0 US$ 1.700 


COBA SAJA 


ROLAND PICZA PIX-4 


Pindai 3D 





Map Objects Map Objects pro 
developer kit, 1 development & 50 
deployment licenses US$ 6.650 


3D Modeller 





ROLAND 


EGX-20 Compact Desktop Engraver 
(203 x 152 mm) Y 320.000 


EGX-30 Economical Desktop Engraver 
(300 x 200 mm) X 390.000 


EGX-300 Desktop Engraver (300 x 228 
X 30 mm) X 590.000 


EGX-400 Benchtop Engraver (407 x 
305 x 42,5 mm) X 1.105.000 


EGX-600 Benchtop Engraver (610 x 
407 x 42.5 mm) X 1.415.000 


LPX-250 3D Laser Scanner(254 x 406 
mm) 4 1.090.000 


METAZA MPX-50 Photo Impact Printer 
(100 x 100 mm) X 260.000 


Modela MDX-15 Desktop 3D Scanner 
& Milling (152,4 x 101,6 x 60,5 mm) 
Y 275.000 


Modela MDX-20 Desktop 3D Scanning 
and Milling (203,2 x 152,4 x 60.5 mm) 
Y 430.000 


Modela Pro MDX-500 Heavy Duty 
Desktop 3D Milling/Modeller (500 x 330 
x 105 mm) YX 2.350.000 


Modela Pro MDX-650 Heavy Duty 
Desktop 3D Milling/Modeller (650 x 450 


Memindai benda dalam format grafik 3D « area pindai 152,4 
xX 101,6 x 60,5 mm - sensor Roland Active Piezo Sensor 
(R.A.P.S.) « metode scanning: contacting, mesh-point height- 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


sensing » kecepatan 
pindai: XY-axis 30 mm/sec, 
Z-axis 9 mm/sec » format 
gambar yang dihasilkan: 
DXF, VRML, STL, 3DMF-, 
BMP, Grayscale, Point 
Group » dimensi peranti: 
313 x 304 x 276 dengan 
bobot 11 kg » Y 148.000 
(sekitar Rp 11,8 juta) 





PEDOMAN BELANJA ANDA 











x 155 mm) X 3.380.000 


Picza Pix-30 3D Digitizing Scanners 
(304 x 203 x 60 mm) Y 275.000 





GENIUS 


Tablet Pen Digitizer 4 x 5 inch for PC Rp 
300.000 


Wizard Pen Digitizer Wizard Pen 5x 4 
inch Rp 365.000 


NUMONICS 


Accugrid AO High Accuracy (A90H) 4 16 
button cursor US$ 4.980 


Accugrid AO Standar Accuracy (A90) - 
16 button cursor US$ 3.970 


Accugrid A04 High Accuracy (A110H) - 
16 button cursor US$ 6.880 


Accugrid A04 Standar Accuracy (A110) 
#16 button cursor US$ 5.700 


Accugrid A1 High Accuracy (A60H) 4 16 
button cursor US$ 4.230 


Accugrid A1 Standar Accuracy (A60) - 
16 button cursor US$ 3.390 


WACOM 


ET-0405-ROC-CO Graphire Serial 
Tablet 4" x 5" Standard Color US$ 65 


ET-0405-UIB-CO Graphire USB Tablet 
4" x 5" US$ 83 

ET-0405A-UOB-CO Graphire2 USB 
Tablet 4" x 5" Saphire Blue US$ 99 


ET-0405A-UOH-CO Graphire2 USB 
Tablet 4" x 5" Graphite US$ 99 


ET-0405A-UOV-CO Graphire2 USB 
Tablet 4" x 5" Silver US$ 99 

GD0608-R Wacom Intuos 6" x 8" for PC 
US$ 200 

GD0608-USB Wacom Intuos 6" x 8" 
USB US$ 200 


GD0912-A Wacom Intuos 9" x 12" for 
Mac US$ 300 


GD0912-R Wacom Intuos 9" x 12" for 
PC US$ 325 

GD0912-USB Wacom Intuos 9" x 12" 
USB US$ 325 


GD1212-C1 Wacom Intuos 12" x 12" CG 
US$ 335 








GD1218-C1 Wacom Intuos 12" x 18" 
CG US$ 520 


GD1218-C1-USB Wacom Intuos 12" x 
18" CG USB US$ 600 


GD1218-C2 Wacom Intuos 12" x 18" 
CAD US$ 520 


UD1218M ArtZ II Mac - 12" x 18" Tablet, 
Erasing Ultra Pen, Pen Stand, Adaptor, 
16 Button Puck US$ 750 


Scanner 


CANON 


CanoScan Lide-30 1200 x 2400 dpi, A4, 
USB US$ 93 


CanoScan 3200 1200x2400 dpi, A4, 
USB 2.0 US$ 103 


CanoScan 3200F 1200x2400 dpi, A4, 
USB 2.0 US$ 150 


EPSON 


EPSON Perfection 1670 Photo A4, 
1600x3200 dpi, 48bit, Film Adapter, 
USB US$ 173 


EPSON Perfection 2400 A4, USB, color, 
4800 dpi, 48 bits US$ 262 


EPSON Perfection 2400 Photo A4, 
USB, color, 4800 dpi, 48 bits, Film 
Adapter US$ 240 


HP 
HP ScanJet 3970 A4, USB 2.0, 2400 x 
2400 dpi, 48-bit, Film Adapter US$ 232 


HP ScanJet 8200 A4, USB 2.0, 2400 x 
2400 dpi, 48-bit, Film Adapter US$ 485 


UMAX 


UMAX Astra 6700 4 TPU 6700 A4, USB 
2.0, 4800 x 2400 dpi, 48-bit, Color CCD 
Rp 1.880.000 


UMAX Power Look 1000 A4, USB, 
Firewire 1394, 2400 x 2400 dpi, Max. 
10000 dpi, 42-bit, Color CCD US$ 485 








POTRET 


Nokia 7650 
Dipasarkan sejak 2002 » 
pertama keluar sekitar Rp 6 
jutaan » 154 gram » 114 x 
56 x 26 mm » dua band » 
layar 4.096 warna » memori 
4 MB » dering polifonik » 
WAP, GPRS, MMS, kamera 
built-in, Bluetooth, Java, 
infrared, e-mail, Symbian OS 
» waktu bicara 4 jam » 
harga bekas Rp 2 juta » 
harga Rp 3,5 juta (garansi 
resmi) 


“Aku suka ini karena 
praktis, fiturnya 
gampang, dan nggak 
ribet. Ganti ponsel 
sesuai kebutuhan 
aja, tapi dari ponsel 
pertama sampai 
kelima yang 
sekarang, aku suka 
Nokia. Nggak tertarik 
yang lain” 


Ririn Dwi Ariyanti (18), artis 
sinetron “Ada Apa dengan 
Cinta?”, Jakarta 








Mitsubishi M720 
Dipasarkan sejak Maret 2004 « 
102 gram » 96 x 47 x 24 mm » 
layar 256.000 warna » dering 
polifonik « 255 nomor telepon » 
memori 5 MB » dua band » 
MMS » e-mail » Java » GPRS » 
WAP 1.2 » infrared » waktu 
bicara 4 jam » kamera built-in » 
photo album « Rp 2,7 juta 
(garansi resmi) 





Nokia 6225 

Dipasarkan sejak April 2004 » 97 
gram » 107 x 46 x 21 mm - layar 
4.096 warna » dering polifonik » 
500 nomor telepon »- CDMA 800/ 
1.900 « SMS » WAP 2 » Java » 
waktu bicara 2 jam » kamera 
built-in radio FM s perekam 
suara » handsfree speaker » Rp 
2,8 juta (garansi resmi) 


PRIMADONA 


Sony Ericsson HBH-65 
Halo-halo Nirkabel 


Dipasarkan sejak 2003 » 98 gram » 96 x 52 x 
25 “ Bluetooth headset « mungil, ringan » 
kualitas suaranya jempolan » jangkauan 
hingga 10 meter » pengatur volume » voice 







dial « bisa digunakan 
oleh ponsel Sony 
Ericsson T39, 168, T68i, 
TOMO MSOO PJOK 


Rp 1,1 juta 
(garansi resmi) 











Motorola V303 
Dipasarkan sejak Maret 2004 « 
123 gram » 89 x 49 x 25 mm » 
layar 65.000 warna » dering 
polifonik « 1.000 nomor telepon 
« memori 5 MB « tiga band » 
MMS » e-mail » instant 
messaging » GPRS « WAP 2 » 
Java » waktu bicara 4,5 jam » 
kamera built-in zoom 4x « USB 
» Rp 3 juta (garansi resmi) 





Motorola C131 
Dipasarkan sejak Maret 2004 « 
97 gram « 112 x 46 x 21,5 mm 
“ layar monokrom grafik » 
dering polifonik « 500 nomor 
telepon « CDMA 800 » SMS » 
WAP @ waktu bicara 2 jam » 
kalkulator « agenda » slot kartu 
RUIM » alarm » Rp 1 juta 
(garansi resmi) 


UNIK 


NEC N900 








 SELULAR 





Siemens ST60 
Dipasarkan sejak Maret 2004 « 
87 gram « 99 x 49 x 22 mm » 
layar 65.000 warna » dering 
polifonik « 250 nomor telepon » 
memori 5 MB » dua band » 
MMS » e-mail « GPRS « WAP 2 
» Java » waktu bicara 4 jam » 
kamera built-in « photo 
phonebook » Rp 2,5 juta 
(garansi resmi) 








Nokia 6585 

Dipasarkan sejak April 2004 » 
90 gram » 106 x 45 x 21 mm - 
layar 4.096 warna » dering 
polifonik « 500 nomor telepon » 
CDMA 800/1.900 & AMPS 800 
“ SMS « WAP 2 » Java » waktu 
bicara 2,5 jam » radio FM » 
alarm « instant messaging » Rp 
1,8 juta (garansi resmi) 





Ponsel mungil nan tipis? Ini dia produknya. Namun 
ponsel NEC dua band ini bentuknya pun tipis, 
dengan ketebalan 8,6 mm saja. Sedangkan 
panjang-lebarnya 85 x 54 mm. Meski mini, layarnya 
sudah 65.000 warna dan berkamera built-in pula. 
Ada fasilitas GPRS, MMS, WAP 2.0, dalam benda 
setipis itu. Muat masuk saku kemeja, ... 


tapi hati-hati jangan sampai 


tertukar dengan 
kalkulator :) 














Samsun 

SGH-X400 

Dipasarkan sejak Desember 
2003 “ 90 gram » 86 x 46 x 20 
mm » layar 65.000 warna » 
dering polifonik « 500 nomor 
telepon » tiga band « GPRS » 
EMS » WAP 1.2 « Java » 
infrared » waktu bicara 4,5 jam 
s radio FM « Rp 2,6 juta 
(garansi resmi) 


LAWAS 


Alacatel One 
Touch 300 series 
Dipasarkan tahun 2000 « 
103 gram » 109 x 45 x 22 
mm » dua band » layar 
monokrom » 100 nomor 
telepon » kirim SMS » 
waktu bicara sampai 4,5 
jam « 3 games » jam, 
alarm, voice dial, WAP, 
SATK, built-in handsfree » 
pertama keluar harganya 
sekitar Rp 1,5 juta » 
bekasnya sudah sulit 
ditemui » bekasnya 
diperkirakan dihargai sekitar 
Rp 250.000. 





(—- 555 5 
AGru | 





komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 


Nomor depan, beredar 19 Mei 









IN 


ar - : 
At 2 Ca 





| 


Tak perlu lagi menumpuk kartu nama dari teman 


T4 ca d ip Nu P 1 S3 Ka Th 














atau relasi. Scan saja kartunya dan simpanlah dalam 





format digital. 
L 
5 
D 
2 (is Virbual CD 4 - DD Management 
Ka 
ke) 
Z 
L 
xc 
3 
- 
Oo 
ing 
: si - 
lea PA Sente CO Di: » Areile (Li 
Murah Tambah Drive DS Meghan cam wan 
eta MANSAPA7ASN COMO ti eouining Aisi 1 
Has Oa onar 1 a12 Einnated hama temesning Dik Dk 


Tak perlu biaya tinggi untuk memasang drive 


Timur Ceang sudi bec 


tambahan di PC Anda. Cukup gunakan sebuah boks 
software. Ikuti panduannya. 


SU. 
PGM, 44, D0 KH. IG Bit. Glanea 


& dalil 
3 mal Go Puabtei data 





Teman Mac 


Punya komputer Apple Macintosh saja 


ng 
z5 
5 
n 
5 
ea 
Oo 
PA 
bag 
na 
Oo 
- 
Oo 
LL 


mungkin sudah menyenangkan, apalagi 
kalau dilengkapi pelbagai aksesori nan 





menawan. Tentu lebih menyenangkan. 





(TP Isi komputerakt!f edisi 80 dapat Anda simak dari Radio Sonora Jakarta 
MA 






8 
| 100,9 FM, Kamis 20 Mei, 14.15 


| 
|| | 
Ko FMTo09 


LANGGANAN? EDISI LALU? 


Untuk Anda sendiri maupun untuk hadiah, Anda dapat berlangganan dan atau memesan edisi terlewat melalui 
Unit Layanan Jual Gramedia Majalah, Gedung Kompas-Gramedia Lantai 1, Jalan Palmerah Selatan 22-24, Jakarta 10270, 
pada hari dan jam kerja, telepon (021) 536 0441, 536 0442, faksimili (021) 548 1341, SMS 0811 908680 





KANTOR PERWAKILAN: Bandung (Dewiyanti) Telepon (022) 723 7033 Faksimili (022) 723 7034 Surabaya 
(Yohanes) Telepon (031) 503 8470, 503 0777, 502 4440 Faksimili (031) 503 5238 Yogyakarta (Djumiyo) 
Telepon (0274) 553 417, 553 418 Faksimili (0274) 553 420 Medan (Martha) Telepon (061) 414 5500 Faksimili 
(061) 4145800 Denpasar (Dewa) Telepon (0361) 435 364 Faksimili (0361) 427 966 Makassar (Michael) 
Telepon (0441) 457 146 Faksimili (0441) 457 149 Perwakilan Sumbagsel, Lampung, Kepulauan Riau, Indonesia 
Timur, Kalimantan (Sugiarto) Telepon (021) 600 9401, 260 1119 Faksimili (021) 600 9417 


E-MAIL KAMI 


Redaksi komputeraktif@gramedia-majalah.com Konsumenaktif — konsumen-aktif@gramedia-majalah.com 
SuratPembaca  surat-aktif@gramedia-majalah.com Naskah naskah-aktif@gramedia-majalah.com 
Konsultasi noproblem@gramedia-majalah.com Sirkulasi ulj@gramedia-majalah.com 

Solusi Masalah — antarkita@gramedia-majalah.com Promosi promosi@gramedia-majalah.com 
Digitalimaging — imaging@gramedia-majalah.com Iklan iklan@gramedia-majalah.com 


Jika Anda sudah menjadi anggota milis komputerakt!f, maka pintu kami terbuka untuk menampung naskah Anda. Syaratnya? 

« Karya sendiri, belum pernah dipublikasikan — jangan pertaruhkan reputasi Anda dengan menjiplak karya orang lain 

« Panjang naskah maksimal 5.600 karakter (tak termasuk spasi), berupa langkah-langkah (workshop) 

“ Melampirkan screenshot berformat JPEG beresolusi rendah (72 dpi) — jika naskah itu layak muat, maka kami meminta 
Anda mengirimkan screenshot yang berformat PSD 

« Naskah dikirimkan ke naskah-aktif@gramedia-majalah.com, dengan menyertakan nama dan alamat lengkap 


komputerakt!f 79 | 5 Mei 2004 








EDISI INDONESIA 


Penerbit PT Prima Media Pustaka 
Pemimpin Umum A.M. Elly Handojo 
Pemimpin Perusahaan Hartanto 
Pemimpin Redaksi Antyo Rentjoko 
Redaktur Pelaksana Farid Wahdiono 
Redaktur Pramana Sukmajati, Rismawan 
Staf Redaksi Desiderius Ardhy Artanto, 
Aditya Wardhana, Andy Baskoro, 
Yuliandi Kusuma, Laksono Hari Wiwoho 
Desain Grafis Viky Hendrizal, 

Ariyo Praditiyo, Calvin Irvan 

Fotografer Rano Kusuma 

Sekretaris Karolina Novita Rini 

Alamat Gedung Perintis Lantai III 

Jalan Kebahagiaan 4-14 

Jakarta 11140 

Telepon (021) 260 1234 

pesawat 2301 - 2304 

Faksimili (021) 634 1833 


Koordinator Produk 
C. Susy Triputranti 
Promosi 


Agus Sutedi Prabowo, 
Salim Djundam 

Sirkulasi 

H. Murtomo, 

Hewin Setyo Winarko 
Lisensi & Hak Cipta Internasional 
Bobby Christoffer 

Alamat 

Gedung Guna Elektro Lt. 2 
Jl. Terusan Arjuna Utara 50 
Kebon Jeruk, Jakarta 11510 
Telepon (021) 5696 9990 
Faksimili (021) 5696 9995 


Iklan 

Yosef Bastaman, 

Reza Aguswidjaya, Adi Haryanto 
Alamat 


Gedung Kompas Gramedia Unit II Lt. 5 
Jl. Palmerah Selatan 22- 24 

Jakarta 10270 

Telepon (021) 548 0888, 548 3008, 
549 0666 pesawat 3468 dan 3483 
Faksimili (021) 548 3146, 5494035 


Produksi 
Fransiska Setyarini, 
V. Ninik Trihatmini 


komputerakt!f diterbitkan oleh 
Gramedia Majalah 
(www.gramedia-majalah.com), 

atas lisensi Sanoma Uitgevers, 
Hoofddorp, Nederland (www.vnu.com). 
@ 2003 VNU Business Publications BV/ 
VNU Business Publications Ltd. 
komputerakt!f adalah merek 

dagang terdaftar dari VNU Business 
Publications Ltd. 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip, menyalin, 
memperbanyak, dan menyebarluaskan, 
sebagian maupun keseluruhan isi majalah 
ini, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis 
dari pemegang hak cipta. 


Edisi serupa: 

Computerldee (Negeri Belanda), 
ComputerActive (Inggris), 
Computerldea (Spanyol), 
Computeridea (Italia), 
ComputerActive (Malaysia) 


